MAJALAH UFO INDONESIA 


3 

Benarkah|Ezekiel | 
Dibangg URO, Ke Hima) 
KomentargHawkinc 


Soal Tes rilKon ira e ' 
| Implikasi Teologis 
Keberadaan Makhluk 


Cerdas Luar Bumi 


| 
co 
a. 
2 
AD 
— 
5 
Aa 
— 

| 

ai 
au 
— 


daa Mu 


Rp 10.000,- 


MAJALAH UFO INDONESIA 


Jl. Krembangan Barat 31-I 
Surabaya 60175, Indonesi 


Hotline pelanggan 
Telp. (031) 3557728 


http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 


INFOSJUFO 


MAJALAH UFO INDONESIA 
ISSN : 1411-9676 


Penerbit: 
Yayasan INFO-UFO 


Pemimpin Redaksi 
Nur Agustinus 


Staf Redaksi 
Esti Eka Hariyani 
Leonardus T. 
Johana CR 
Ragil Sugiharto 


Sekretaris Redaksi 
Yani Maswiyah 


Adminsitrasi/Sirkulasi 
Welni Marasut 


Koresponden LN 
Endang Martina (USA) 


Tata Letak & Desain Grafis 
Deddy Koeshandono 


Bagian Umum 
Mochamad Sanusi 


Alamat Redaksi 
Jl. Krembangan Barat 31-I 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 


http://www.info-ufo.com 
email: redaksi @info-ufo.com 


Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 
Naskah yang tidak dimuat 
hanya akan dikembalikan jika 
disertai perangko secukupnya. 


Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 


Rekening Bank: 
BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Hotline Pelanggan: 
(031) 3557728 


Dari Redaksi 


Laporan penampakan makhluk- 
makhluk pendek bermata besar 
dengan kendaraan angkasanya yang 
bisa melesat cepat ini tak pernah 
berhenti. Kehadirannya telah 
dilaporkan sejak ribuan tahun lalu dan kini masih berlangsung. Telah ribuan kasus 
tercatat, namun hingga kini tetap tak ada kejelasan tentang asal-usulnya. 


Apapun itu, masalah UFO memang masih fenomenal, dalam arti paling tidak hampir 
semua bukti dan kesaksian tentang keberadaannya masih di luar logika. masalahnya, 
banyak peneliti UFO tidak bisa mengerti mengapa harus ada begitu banyak 
kemunculan UFO, yang dilaporkan sampai lebih dari 100.000 kasus? Persoalannya, 
kalau memang ada alien yang ingin tahu kondisi bumi tentu tak perlu datang 
berombongan. Bukankah cukup dengan beberapa saja membawa misi pengambilan 
contoh bumi. 


Ganjalan keberadaan UFO juga muncul oleh penggambaran para saksi mata yang 
mengatakan bagaimana UFO sering dilihat melakukan pembelokan tajam dan 
gerakan terbangnya sulit diterima dengan hukum aerodinamika. Sejauh mana 
kehebatan teknologi mereka? Apakah makhluk ET pasti jauh lebih tangguh 
dibandingkan dengan manusia bumi? 


Kalaupun ada bukti-bukti lain berupa penuturan dari banyak kesaksian, hal itu 
cepat-cepat dikategorikan sebagai pengalaman psikologis pelakunya. Tak heran jika 
fenomena UFO lebih dianggap sebagai aktivitas paranormal ketimbang kegiatan 
sains. 


Minat tentang keberadaan UFO tak pernah susut. Terlebih lagi adanya banyak 
kasus UFO yang jatuh dan diketemukan alien di dalamnya. Konon ada juga yang 
masih hidup. Kasus yang terkenal, sekaligus disangkal oleh pihak pemerintah, 
adalah yang terjadi tahun 1947 di Roswell. Sebuah UFO dikabarkan jatuh dengan 
empat alien di dalamnya. Bahkan, beberapa tahun lalu beredar sebuah film yang 
menggambarkan pembedahan mayat alien. Benarkah itu memang terjadi? Lalu, apa 
hasil yang bisa kita dapatkan dari penelitian mayat alien tersebut? Yang jadi kendala 
adalah informasi seperti itu tidak sepenuhnya bisa kita akses dengan mudah. Dan 
informasi yang beredar, patut juga dipertanyakan kebenarannya. 


Bagaimanapun juga tidak ada pihak yang memaksa seseorang untuk percaya 
terhadap hal ini. Mungkin saja makhluk asing atau UFO tidak pernah datang ke 
bumi. Mungkin saja manusia yang terlalu menginginkan ada makhluk lain selain 
mereka sehingga mengarang cerita, misalnya, penyerangan mahluk asing, dinas 
rahasia yang berhubungan dengan UFO, sehingga makin menimbulkan keunikan 
dan keingintahuan terhadap masalah ini. 


I could see no reason to think that humankind was the only 
example of civilization, unigue in the universe. 


Frank Drake - Is Anyone Out There? (1992) 


Nomor 03 INFO-UFO 


SURAT PEMBACA 


Kirimkan saran atau komentar 
Anda ke redaksi INFO-UFO. 


Apa yang diyakini tentang 
penampakan UFO di Indonesia ternyata 
menjadi keyakinan saya juga. Sebab kita 
di Bali sering melihat sesuatu yang 
tidak biasa di malam hari di angkasa 
atau di darat.Karena kita tidak tahu 
secara pasti apa yang kita lihat di malam 
hari, buru-buru kita menyimpulkan 
bahwa itu adalah setan gentayangan. 
Cerita itu sering kita dengar sejak kecil 
sampai sekarang. 

Suatu hari saya pernah berpikir 
sambil melihat langit, kemungkinan saja 
sesuatu yang tidak jelas di malam hari 
yang pernah tampak tidak jelas, yang 
di ceritakan orang-orang di antaranya 
adalah penampakan UFO. Tapi 
sementara hipotesa saya itu saya 
simpan karena saya tidak tahu banyak 
tentang UFO. Apa itu UFO 
sebenarnya? Bagaimana kita 
memastikan kalau itu adalah UFO? 
kapan datangnya? Dimana, bagaimana, 
dan tempat mana saja yang di sukai saat 
mereka singgah ke bumi? Saya lebih 
banyak tidak tahu. Akhirnya saya tidak 
melanjutkan apa yang membebani 
pikiran saya waktu itu. Kalau bisa saya 
mohon brosur atau informasi lainnya 
tentang UFO. Atas perhatiannya saya 
ucapkan terimah-kasih. 


Drh. I Nyoman Supatra, Bali 


Namaku Neni, aku sangat tertarik 
akan UFO, tapi apakah UFO muncul 
juga di Indonesia? Kalaupun ada 
bagaimana? Apakah dia juga 
menampakkan diri (wujud) atau dengan 
piring terbangnya? Karena sampai saat 
ini aku belum pernah kemungkinan 
ketemu sama UFO. Kalau bisa aku 
ketemu sama dia tapi bukan untuk 
percobaan penelitian Iho. Soalnya ngeri 
banget kalau badan ini dikoyak-koyak 
sama dia buat kepentingannnya sendiri. 
Hingga saat ini aku hanya tahu 
informasi dari majalah dan TV saja, dan 
kini aku hanya bisa nonton film the X- 
Files saja. Sebenarnya aku ingin 
bergabung tapi aku nggak pernah 
punya pengalaman ngeliat UFO. Kalau 
punya petunjuk atau artikel-artikel 


INFO-UFO Nomor 03 


tentang UFO tolong dong kasih tahu 
aku ya.... 

Sorry ya, kata-kataku agak banyak 
berkhayal, soalnya aku tertarik banget 
sama UFO. 


Neni, Jl. Margorejo, Surabaya 


Saya teringat sesuatu yang saya 
alami sendiri dan terjadi pada tahun 
1977 di Semarang. Ceritanya begini : 
saya bersama-sama dengan teman 
melihat pembukaan Pekan Raya 
Pembangunan Jawa Tengah, yang di 
adakan di Taman Hiburan Rakyat, 
Tegalwareng, Jl. Raden Saleh (sekarang 
TBRS). Taman Budaya Raden Saleh 
sebelah Gedung Wanita Semarang. 
Pada waktu itu sekitar jam 15.00 WIB 
(maaf, saya lupa hari, Bulan dan 
Tanggalnya), acara pembukaan di mulai 
dengan pengguntingan pita dan 
pelepasan balon. Pada saat balon di 
lepas dan di tiup angin ke arah Selatan, 
saya entah mengapa ingin melihat ke 
arah yang berlawanan dengan perginya 
balon tsb. Pada saat itu saya melihat di 
udara ada empat buah benda yang mirip 
berlian bentuknya tetapi saya yakin 


terbuat dari logam sebanyak empat 
buah, berjalan berjajar dua-dua secara 
horisontal ke arah timur 

secara perlahan, kemudian berhenti 
sejenak. Saya tertegun sampai-sampai 
lupa memberitahu teman saya untuk 
melihatnya juga.Kemudian keempat 
benda tersebut bergerak lagi tepat di 
atas tempat perayaan tersebut, tetapi 
jaraknya cukup tinggi dan tidak 
bersuara, sehingga jarang yang 
memperhatikannya. Pada saat itu saya 
melihat ada titik merah pada tiap benda 
tersebut. Setelah ke-4 benda itu 
berhenti sejenak, maka mereka bergerak 
lagi tetapi secara vertikal naik ke atas 
terus dan terus sampai tidak terlihat 
lagi. Saya yakin bahwa benda tersebut 
bukan buatan manusia, karena bentuk 
dan gerakannya tidak seperti pesawat 
terbang bumi, kerena kelihatannya 
mereka tidak terpengaruh gravitasi bumi 
Demikian kejadian yang saya alami 
sendiri dan tidak saya rekayasa. 
Semoga bermanfaat terhadap penelitian 
yang anda lakukan. 


Rudi, Perumnas Pucang 
Gading, Semarang 


LARRY KING LIVE AT AREA 51 


Tanggal 1 Oktober 1994, Larry King Live, salah satu acara CNN, 


LA 


mengadakan panel diskusi yang disiarkan langsung dari pangkalan 
rahasia yang berkaitan dengan UFO, Area S1. Ikut dalam acara itu, 
Kevin Randle, Stanton Friedman, dan Glenn Campbell. 


d a f t ar 


Nomor 03 Tahun I 


Otopsi Mayat Alien 


Beberapa waktu lalu, beredar 
sebuah film otopsi dari mayat 
alien yang jatuh di Roswell. 
Sebuah foto dari mayat alien 
menunjukkan bahwa sekujur 
badannya berwarna abu-abu, ada 
semacam embun beku menempel 
di badannya, tapi kepalanya amat 
besar. Matanya setengah 
tertutup. Badan, tangan dan kaki 
mempunyai bekas luka. 


Melacak fenomena Crop Circle 


19 


Crop circle bukanlah fenomena 
yang baru dan telah disebutkan 
sejak tahun 1678. Kini hampir 
200 kejadian telah dilaporkan 
sampai tahun 1970. Crop circle 
erat kaitannya dengan UFO 


Ezekiel dibawa UFO ke Himalaya? 


kan 


Apa yang terjadi pada Ezekiel? 
Apakah dia dibawa oleh sebuah 
UFO ke suatu tempat di daerah 
pegunungan Himalaya? Erich 
von Diniken menemukan fakta 
yang mengejutkan. 


GAMBAR SAMPUL: 
OTOPSI ALIEN 
SI FILM X-FILES 

|| EPISODE 4X24 
GETHSEMANE 


| Bagaimana Hasilnya 
| 


4 Surat Pembaca 

6 Monitor 

8 Komentar Stephen Hawking 

9 UFOdi Palembang, 1985 

1 4 Diskusi dengan C. Sunaryo 

1 7 Chupacabras 

24 Buku - A Young Person's Guide to UFO's 
25 Implikasi Teologis dari SETI 

20 Galeri: JimNichols 

2 8 New Age : Moroni dari Planet Kolob 
3 0 Fenomena janin hilang dari rahim 

3 1 Contactee: Kunjungan dari Planet Venus 
3 4 Alien dan Kehidupan Manusia (3) 

3 7 Film: Gemini Encounters 

3 8 Internet 

3 9 Era wisata luar angkasa dimulai 

4 0 Perangko Alien 

4 1 CDROM The Unexplained 


4 2 Eksplorasi Mars Express 


Nomor 03 INFO-UFO 


mg 3» va» 


Kepala Besar Lebih Pintar? 


Benarkah punya kepala besar lebih 
pintar? Cerita para saksi yang pernah 
melihat alien menggambarkan bahwa 
kepala alien besar dan tidak umum. 
Memang, para ahli di bidang kedokteran 
menduga bahwa para pemilik kepala 
besar mungkin mempunyai fungsi 
kognitif yang lebih baik dibanding para 
pemilik kepala kecil. 

Mereka yang punya lingkar kepala 
besar boleh bergembira bila hasil 
penelitian para ilmuwan Belanda ini 
terbukti benar. Sejauh ini para peneliti 
tersebut mendapatkan hasil bahwa para 
pemilik kepala besar punya 
kemungkinan lebih kecil untuk 
mengalami penurunan kemampuan 
mental yang datang seiring dengan 
bertambahnya usia. 

Dulu memang pernah ada penelitian 
seperti ini, cuma penelitian waktu itu 
hanya difokuskan pada para penderita 
penyakit Alzhiemer. Hasilnya memang 
menunjukkan adanya hubungan antara 
besarnya ukuran kepala dan 


kemampuan mental dari penderita. 


Apakah dengan semakin besarnya 
ukuran kepala maka kemampuan 
otak juga semakin baik? 


INFO-UFO G Nomor 03 


Didorong oleh rasa ingin tahu yang 
besar, para ilmuwan dari Maastricht 
University melakukan penelitian untuk 
melihat apakah hubungan tersebut juga 
terlihat pada orang dewasa yang sehat. 
Untuk itu lebih dari 800 usia sehat 
berusia antara 50 dan 81 tahun 
dilibatkan dalam penelitian ini. 

Hasilnya, para lanjut usia yang 
memiliki kepala lebih kecil memang 
menunjukkan performa yang lebih 
buruk dibanding para pemilik kepala 
besar dalam hal kemampuan berpikir 
dan kecepatan mental. Tapi tidak 
ditemukan kaitan antara ukuran kepala 
dan kemampuan mengingat. 

Ukuran kepala ini bahkan 
tampaknya punya peranan lebih besar 
dibandingkan faktor pendidikan dan 
faktor perkembangan Iain seperti gizi 
dan tingkat sosial ekonomi, demikian 
hasil penelitian yang dimuat dalam 
jurnal Neurology tersebut. 

Bagaimana menerangkannya? Para 
peneliti mengatakan bahwa bila terjadi 
suatu cedera pada otak, sel-sel saraf 
yang berdekatan dengan daerah cedera 
tersebut akan mengambil alih fungsi 
dari sel-sel saraf yang mati. Nah, 
dengan semakin besarnya otak 
seseorang, kemampuan untuk 
melindungi seseorang dari kemunduran 
fungsi kognitif mungin juga bertambah 
besar. 

Lalu, apakah alien yang punya 
kepala besar merupakan suatu hasil 
proses evolusi? Atau keadaannya 
sudah seperti itu sejak awal mulanya? 


Bukti Kepemilikan Planet 


NASA telah meluncurkan pesawat 
antariksa Mars Odyssey 2001 ke Mars. 
Di balik itu, empat tahun yang lalu ada 
berita yang aneh dan lucu. Anda boleh 
percaya atau tidak dan anggap saja 
intermezo. Ada tiga warga Yemen yang 
mengklaim sebagai pemilik Planet Mars. 
Mereka menggugat badan ruang 
angkasa Amerika Serikat NASA karena 
dianggap telah menyerbu planet merah 
tersebut, mingguan Al-Thawri 
melaporkan 24 Juli 1997 lalu. Berita ini 
dikutip oleh Suara Pembaruan 26 Juli 
1997. Tidak perlu harus percaya berita 
ini, tapi menarik untuk dibaca. 

Disebutkan, Adam Ismail, Mustafa 
Khalil dan Abdullah al-Umari telah 


menyerahkan berkas-berkas yang 
membuktikan pemilikan mereka kepada 
jaksa penuntut umum Yemen. 

“Kami mewariskan planet itu dari 
nenek moyang kami yang bermukim di 
planet pada 3.000 tahun lalu,” demikian 
surat kabar berbahasa Arab mengutip 
pernyataan salah seorang penggugat 
yang dituangkan dalam berkas tersebut. 

Pesawat ruang angkasa Pathfinder 
milik National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) Amerika 
Serikat yang mendarat di Mars waktu 
itu berhasil menjelajahi planet itu dan 
telah mengirim kembali foto-foto dan 
data untuk diteliti. 

“Sojourner dan Pathfinder, milik 
pemerintah Amerika Serikat, telah 
mendarat di Mars dan menjelajahinya 
tanpa memberitahukan atau meminta 
persetujuan kepada kami,” kata ketiga 
warga itu. 

Ketiga warga menuntut agar 
secepatnya dihentikan segala operasi 
di Mars sampai pengadilan 
mengeluarkan keputusan. Mereka juga 
meminta, NASA menahan diri dalam 
menyingkap segala informasi 
menyangkut atmosfir, permukaan atau 
gravitasi Mars sebelum mendapat 
persetujuan dari mereka atau hingga 
keputusan pengadilan dikeluarkan. 

Ada-ada saja ulah manusia. Tapi, 
bagaimana kalau seandainya tiba-tiba 
ada alien yang datang ke bumi dan 
membawa bukti-bukti lengkap bahwa 
mereka ternyata adalah pemilik sah 
planet bumi ini? 


Membangun habitat mirip Mars 


Diberitakan oleh satulelaki.com, 
ratusan juta dolar telah dihabiskan 
untuk mewujudkan impian membuat 
planet Mars sebagai rumah kedua bagi 
manusia. Begitulah orang Amerika jika 
punya suatu impian. Tak segan-segan 
mereka merogoh kocek, tiga ratus juta 
dollar lebih telah digunakan untuk 
proyek yang berhubungan dengan 
Mars... dan gagal. 

Proyek terakhir adalah 
pembangunan sebuah habitat mirip 
planet Mars di Haughton Crater, Devon 
Island, Kanada. Proyek ini tercancam 
gagal gara-gara parasut terakhir yang 
membawa material untuk 
pembangunan habitat tersebut 


jatuhnya di tempat yang salah, 
sehingga merusak dasar bangunan 
yang terbuat dari fiberglass dan juga 
merusak sebagian besar peralatan. 

Mars Society, organisasi yang 
didirikan dan didanai oleh pihak 
swasta, telah mengumpulkan ratusan 
ribu juta dolar untuk membiayai proyek 
tersebut. Dana tersebut diperoleh baik 
dari sumbangan-sumbangan dan 
sponsor perusahaan. Pembangunan 
habitat itu sendiri dimaksudkan untuk 
menyediakan sarana bagi penelitian- 
penelitian atau simulasi yang 
berhubungan dengan misi ke Mars 
yang didukung oleh NASA. 

Para peneliti mengatakan bahwa 
Haughton Crater yang dingin, kering 
dan relatif tandus merupakan area yang 
paling mirip dengan kondisi lingkungan 
di planet Mars. NASA sendiri yang 
mensponsori survey lokasi di pulau 
tersebut sejak tahun 1997. 

Mars Society bermaksud 
membangun bangunan dua tingkat 
dengan lebar 27 kaki (delapan meter 
lebih) terbuat dari fiberglas. Bangunan 
tersebut akan dibuat sedemikian rupa 
sehingga menyerupai keadaan di planet 
Mars sehingga para peneliti bisa 
menggunakannya untuk simulasi 
sebelum suatu misi ke Mars 
diberangkatkan. 


Radiasi luar biasa di orbit Jupiter 


Satunet.com (29/3/2001) - Pesawat 
ruang angkasa NASA menemukan 
adanya radiasi yang luar biasa di sekitar 
planet Jupiter, sehingga harus dicari 
cara agar misi ke planet tersebut bisa 
dilakukan. 

Sejumlah ahli dari National 
Aeronautics and Space Administration 


Planet Jupiter 


esey3uy yerefew 


2 5 


Ilustrasi bandar angkasa di Mars - Vision of Space 


(NASA) menyebutkan pesawat ruang 
angkasa “Cassini” yang menggunakan 
antena buatan Italia, menunjukkan 
adanya emisi akibat radiasi di lingkaran 
Jupiter saat pesawat tersebut terbang 
di sekitar planet tersebut pada 
Desember lalu. 

Datanya tidak bisa diukur dari bumi 
atau pesawat ruang angkasa yang 
sebelumnya pernah mengunjungi 
Jupiter yang menunjukkan adanya 
tingkatan yang lebih rendah dari 
elektron energi dengan tingkat tinggi 
tersebut. Namun para ahli itu 


Menelusuri Kanal Planet Mars 


menyatakan, pada perkembangan 
lanjutan diperkirakan beberapa elektron 
memiliki tingkatan energi lebih rendah. 

Meski demikian, elektron energi ini 
bisa mengancam peralatan elektronik 
pesawat ruang angkasa yang berada 
321.853 kilometer dari Jupiter. “Ini 
implikasi bahwa kita tidak hanya harus 
mengerti proses fisik radiasi di 
lingkaran Jupiter, namun juga meran- 
cang bagaimana pesawat antariksa bisa 
melakukan eksplorasi lebih dekat ke 
Jupiter di masa mendatang,” ujar Scott 
Bolton dari NASA. 


Misteri kanal di planet Mars kemungkinan akan terkuak. Beberapa waktu 
lalu, para ahli mengemukakan sebuah penjelasan baru tentang parit yang ada 
di planet Mars, yang konon disebabkan oleh karbondioksida cair dan bukannya 


air seperti yang diyakini selama ini. 


Setahun yang lalu para peneliti menemukan kanal kecil di sebuah cekungan 
di dekat kutub selatan Mars. Diperkirakan es berperan penting melindungi air 
dari penguapan hingga cukup tekanan untuk membentuk kanal yang muncul 
di permukaan. Jika kanal terbentuk saat ini, air mungkin ada di beberapa tempat 
di Mars hampir sedikit saja 500 meter di bawah permukaan. 

Dulu muncul pendapat bahwa kanal-kanal di Mars merupakan buatan 
makhluk Mars. Benarkah di Mars ada kehidupan cerdas seperti di bumi? 

Berdasarkan citra Mars yang diambil wahana Mars Global Surveyor, Donald 


Musselwhite membuat hipotesis alternatif pada Geophysical Research Letters 
edisi 1 April 2001. Menurutnya, karbon dioksida cair lebih memungkinkan 
daripada air yang mengalir di permukaan planet Mars sehingga menimbulkan 
alur-alur kanal. Salah satu alasannya sebagian besar parit ditemukan di selatan 
dataran tinggi, yang merupakan wilayah tertua dan terdingin di bagian planet. 

Apa yang sesungguhnya terjadi di sana, kita masih belum tahu. Jika alien 
telah mengunjungi bumi, maka bukan hal yang mustahil mereka juga 
mendatangi planet Mars dan membuat koloni di sana. Akankah kita akan 
menemukan artefak alien di sana? 


Nomor 03 INFO-UFO 


00x TROMAN MA Ns 


UFO tidak dapat semuanya disebabkan oleh 
extra-terrestrial karena saling kontradiktif 


elihat Stephen Hawking, orang pun tak akan habis 
Mis bagaimana sosok yang dari sejak usia 21 

tahun sudah menderita penyakit Lou Gehrig, atau 
amyotrophic lateral sclerosis, yang membuat otot jadi 
melemah, lumpuh, dan kehilangan kemampuan berbicara, 
bisa punya kemampuan pikir luar biasa, visi ke depan amat 
jauh, serta daya imajinasi yang sulit dicari bandingannya. 

Sehari-hari Hawking menggunakan kursi roda yang 
dilengkapi komputer dan satu pembangkit (synthesizer) 
suara. Dengan memberi tekanan melalui ujung jarinya ke 
satu alat berukuran kecil, Hawking bisa memilih kata-kata di 
layar komputer, dan menggabungkannya menjadi kalimat 
yang diteruskan ke pembangkit suara. 

Ahli fisika dari Universitas Cambridge ini saat berada di 
Kota Mumbai awal Januari 2001, untuk berbicara dalam 
Konferensi “Strings 2001” menyebutkan, bahwa kehidupan 
di Tata-Surya lain bisa lebih primitif, atau sebaliknya jauh 
lebih maju dibandingkan kehidupan di Bumi. 

“Jika kehidupan memang sudah berkembang di tata- 
surya lain, kecil kemungkinan untuk menangkapnya dengan 
tingkat manusia yang ada sekarang ini,” katanya. 

“Ketika kita mengeksplorasi galaksi, kita mungkin 
menemukan kehidupan primitif, tetapi bukan kehidupan 
seperti kita,” tambahnya. 

Hawking berkeyakinan, bahwa kecil kemungkinan ada 
ras lebih maju dibanding manusia di planet lain. 


INFO-UFO Nomor 03 


“Kalau memang adaras seperti itu, mengapa mereka tidak 
menyebar ke galaksi-galaksi dan mengunjungi kita?,” 
tanyanya. Ia lalu juga menambahkan, “Saya ragu mereka 
akan penuh pertimbangan terhadap bentuk kehidupan yang 
lebih rendah.” 

Bicara soal eksplorasi antariksa, Hawking meramalkan, 
“Bila kita tidak menghancurkan diri kita sendiri, maka dalam 
100 tahun mendatang, kita akan menyebar ke luar, ke planet- 
planet di Tata Surya, dan lalu ke bintang-bintang dekat.” 
Untuk itu, tambah penyusun buku “Riwayat Singkat Sang 
Kala (A Brief History of Time) yang sudah terjual sedikitnya 
30 juta kopi dan diterjemahkan dalam 33 bahasa ini, manusia 
harus memperbaiki kemampuan mental dan fisiknya agar siap 
menghadapi tantangan perjalanan ruang angkasa. 

Hawking dalam kuliah umumnya mengenai “Space and 
Time Warps” pernah menyinggung sedikit tentang UFO. 
Menurutnya, tentu saja, ada orang yang menyatakan bahwa 
kita sudah dikunjungi oleh tamu dari masa depan. Mereka 
mengatakan bahwa UFO datang dari masa depan, dan 
pemerintah telah melakukan konspirasi besar-besaran untuk 
merahasiakannya, dan menyimpan segala ilmu pengetahuan 
yang dibawakan oleh tamu-tamu ini untuk mereka sendiri. 
Apa yang dapat saya katakan, apabila pemerintah 
menyembunyikan sesuatu, mereka telah melakukan suatu 
pekerjaan yang luar biasa dengan menyaring informasi yang 
amat berguna yang diperoleh dari para aliens. Saya sangat 
skeptis terhadap teori konspirasi, dan lebih percaya kepada 
teori keterbukaan. Laporan akan penampakan UFO tidak 
dapat semuanya disebabkan oleh extra-terrestrial (dari luar 
bumi) karena saling kontradiktif. Apabila mereka ingin 
menjajah bumi, atau memperingatkan kita akan suatu bahaya, 
apa yang mereka lakukan sangatlah tidak efektif. 

Sementara itu, dalam kuliah umumnya mengenai “Life in 
the Universe” mempertanyakan, apakah ada peluang bahwa 
kita akan bertemu dengan beberapa bentuk kehidupan asing 
(alien), sebagaimana kita menjelajahi galaksi. Jika argumen 
tentang skala waktu munculnya kehidupan di bumi ini benar, 
maka di sana seharusnya juga banyak bintang lain, yang 
memiliki kehidupan di planet-planetnya. Beberapa dari sistem 
bintang ini telah terbentuk 5 miliar tahun sebelum bumi. Maka 
mengapa galaksi ini tidak secara perlahan dengan sendirinya 
mendesain bentuk kehidupan secara mekanis ataupun 
biologis? Tidakkah bumi ini telah dikunjungi, dan bahkan 
telah dikoloni. Saya mengabaikan usulan bahwa UFO itu 
berisikan makhluk hidup dari luar angkasa. Saya pikir 
beberapa kunjungan alien, akan nampak lebih nyata, dan 
mungkin juga, lebih tidak menyenangkan. -— 

http://www.hawking.org.uk 


Indoftian 


Kerjasama dengan BETA-UFO 


UFO di Palembang, 1985 


Surat dari Sdri. Oriza R., tertanggal 29 Oktober 1997, dari 
Purwokerto. Dia menyatakan pernah melihat UFO ketika 
masih kelas 4 SD di Palembang. Gambar sketsa adalah 
gambar yang dibuat oleh penulis surat itu. 


Ass. Wr. Wb. 


Saya salah seorang dari ribuan pembaca harian Jawa 
Pos (yang mungkin) rada terkejut membaca surat pembaca 
dari BETA-UFO. Sampai saat ini ada suatu pengalaman dalam 
hidup saya yang saya 
rasakan aneh dan 
kadang menggelitik 
rasa ingin tahu saya. 

Dulu, tepatnya 
tahun berapa saya 
sudah lupa, dan umur 
berapa saya nggak 
begitu ingat, kira-kira 
waktu saya masih kelas 
4 SD di Palembang. 
Yang tetap saya ingat 
sampai sekarang 
adalah baju apa yang 
saya kenakan saat itu, 
apa yang saya lihat dan 
suasana sekitarnya. 

Mula-mula 
kejadiannya sebagai 
berikut: Kira-kira saat 
saya kelas 4 SD, di 
Palembang dulu, antara 
jam tidur siang (sekitar 
jam 2 sampai 4 sore), 
saya merasakan cuaca 
gerah. Saya keluar rumah, baju yang saya pakai saat itu saya 
ingat, daster merah tanpa lengan. Aneh, tanah lapang di 
depan rumah kog sepi dan jalanan juga begitu. Iseng-iseng 
saya menengok ke arah langit, sebab biasanya kalau panas- 
panas begitu di Palembang sono mau turun hujan. Nah saya 
langsung kaget waktu nengok langit. Gimana nggak....samar- 
samar di antara warna langit cerah biru dengan awan yang 


nggak gede-gede banget, ada benda aneh yang tadinya kecil 
kog lama-lama kian besar. Bukan...bukan pesawat terbang 
yang melintas di udara! 

Untuk meyakinkan kalau itu nyata, mata ku-kucek- 
kucek, eh masih ada malah tambah jelas. Kucubit pipi Iho 
kog tambah jelas. Yang kurasakan suasana sekelilingku serasa 
diam, kupingku serasa berdenging-denging. Ia semakin dekat, 
ya Allah...ini nyata...bukan mimpi! Aku takut benar, mau lari 
tetapi nggak bisa-bisa. 

Setelah dekat, salah seorang dari mereka menunjuk ke 
arah tempatku berdiri (yang pakai jubah). Kulihat mereka 
berjalan mengambang dan cepat seperti zig-zag, ada dua 
orang gendut berwarna biru perak di kanan kiri pesawat dan 
orang berjenggot abu-abu, mata sipit, berjubah merah dan 
bermahkota di tengahnya. Di belakang jubah merah itu, seperti 
ada pohon pisang, pohon kelapa, bambu, orang-orang barat 
dan asia. Yang kuingat kemudian adalah akhirnya aku bisa 
lari masuk ke rumah dengan muka panik dan terburu-buru. 

Gitu ajalah surat saya. Saya lega akhirnya bisa bertemu 


boba pa sa 
(xenan, pan da 


PA 


dengan orang yang tertarik tentang UFO dan mau tahu 
tentang cerita saya yang seringkali ditertawakan oleh 
orangtua saya dulu. Terus terang pengalaman saya dulu 
nggak bisa saya lupakan. 


Wass. Wr. Wb. 
Oriza R. 


BETA-UFO adalah organisasi pengamat UFO di Indonesia yang berusaha mendata penampakan UFO di Indonesia. Dalam rangka 
mengumpulkan data, BETA-UFO pernah menulis surat pembaca di berbagai media massa, yang isinya mengharapkan agar 
masyarakat yang pernah mempunyai pengalaman dengan UFO bisa melaporkannya ke BETA-UFO. Majalah INFO-UFO bekerja 


sama dengan BETA-UFO untuk mempublikasikan kasus penampakan UFO agar dapat dianalisa bersama. 


http://www.geocities.com/indoufo/beta-ufo.html 


Nomor 03 INFO-UFO 


Bg «23 -»5 


xXx N8 0 8 


03 MW AIEN 


Mengapa yang diketemukan 
tewas hanya tipe grey? 


alau alien itu memang ada, serta kabar diketemukannya mayat alien di 
dalamnya itu memang benar, maka bagaimana kelanjutan dari penelitian 


tas mayat alien tersebut? Beberapa waktu lalu, beredar sebuah film otopsi 
dari mayat alien yang jatuh di Roswell. Sebuah foto dari mayat alien menunjukkan 
bahwa sekujur badannya berwarna abu-abu, ada semacam embun beku menempel 
di badannya, tapi kepalanya amat besar. Matanya setengah tertutup. Badan, 
tangan dan kaki mempunyai bekas luka. Bentuknya memang mirip dengan alien 
yang diketemukan jatuh di Roswell pada tahun 1947. Beberapa alien diketahui 
mempunyai empat jari tangan dan empat jari kaki yang agak panjang. Tapi ada 


juga yang memiliki enam jari tangan maupun kaki. 


Menurut para ahli UFO, 
berdasarkan laporan yang ada, macam- 
macam alien lebih dari 100 macam, tapi 
yang wajahnya mirip manusia hanya 
sedikit. Menurut organisasi UFO 
Internasional, dewasa ini paling sedikit 
ada 60 mayat alien yang di simpan di 
Amerika Serikat. Tapi uniknya, mayat- 
mayat alien itu umumnya dari tipe grey. 
Mengapa tidak ada mayat alien dari 
jenis lain misalnya nordic? Penjelasan 
apakah yang bisa diberikan? 


"4 P £5 Pa 


ha — 


Mayat alien diketemukan dalam UFO yang jatuh di Texas, 7 Juli 1948 


INFO-UFO Nomor 03 


Buku Kolonel Philip Corso, yang 
berjudul “The Day After Roswell” 
mengungkap hal ini lebih detail. CNI 
News telah mengambil sebuah bagian 
dari buku tersebut, dan jika Corso 
dapat dipercaya, ceritanya membuka 
rahasia Roswell, rahasia-rahasia UFO 
pemerintah, dan kenyataan kunjungan 
luar planet yang terus-menerus. 

Corso berkata bahwa ia tidak 
tinggal di Roswell selama periode awal 


terkenal itu terjadi. Dia menghitung 
kembali rantai kemungkinan dari 
kejadian-kejadian tersebut, sebagai- 
mana ia mempelajarinya dari catatan- 
catatan dan cerita-cerita, seperti yang 
disampaikan oleh peneliti-peneliti 
Roswell yang lain. Tetapi dia 
melatarbelakangi cerita-cerita tersebut 
dengan pernyataan bahwa dia sendiri 
mengetahui apa yang berasal dari 
Roswell, yakni adanya tubuh-tubuh 
dan rongsokan pesawat aneh. 

Adalah Letnan Jenderal Trudeau, 
Corso berkata, orang yang memberinya 
tugas sehubungan dengan reruntuhan 
pesawat aneh itu ketikaia menjadi Staff 
Trudeau di Pentagon tahun 1961. Tapi 
itu bukan peninjauan pertamanya pada 
Roswell. 

Corso mengatakan bahwa dia 
berada pada sebuah posisi, yang entah 
sengaja atau tidak, melihat sebuah 
tubuh alien ketika ia sedang diangkut 
dari tempat kejadian New Mexico 
menuju tujuannya di Wright Field pada 
bulan Juli 1947. 

Kesempatan ini terjadi di Ft. Riley, 
Kansas, dimana kemudian Mayor 
Corso didaftarkan dalam Sekolah 
Intelijen Militer setelah dikembalikan ke 
Amerika Serikat dari tugas pasca 
perang di Itali. Suatu hari tanggal 6 Juli 
1947 tepatnya, dia dan orang-orang lain 
di markas menonton sebuah konvoi 
truk yang menuju Ft. Riley yang dimuati 
oleh peti-peti kayu. Catatan-catatan 
Freight mengatakan peti itu berisi 
bermacam-macam bagian pesawat 
berasal dari Fort Bliss, Texas dan 
menuju ke Wright Field, Ohio. 


Selanjutnya, Corso berpikir —kecuali 
bagian-bagian pesawat itu cenderung 
berasal dari, dari pada menuju ke, 
Wright Field. Tapi itu adalah sebuah 
titik kecil. Satu-satunya benda lain 
yang ganjil adalah suatu klinik veteran 
tiba-tiba dibatasi untuk seluruh 
personel. 

Corso masuk ke dalam klinik, di sana 
ia melihat beberapa peti kayu yang 
dibawa oleh konvoi tadi. Corso 
menanyakannya pada sersan dengan 
keras tentang apa yang terjadi. “Anda 
tidak mengerti, Mayor,” Sersan itu 
berkata. “Anda telah melihat ini.” Corso 
kemudian membuka sebuah peti. Di 
dalamnya ia melihat sebuah tubuh yang 
aneh mengapung pada cairan seperti 
jel, sepertinya untuk pengawetan. 

“Ja adalah makhluk seperti manusia 
dengan empat jari-jari yang kelihatan 
aneh. Saya tidak melihat sebuah ibu jari, 
betis-betis dan kaki-kaki yang tipis dan 
kepala berbentuk bola lampu pijar yang 
sangat besar yang kelihatan sebuah 
dagu seperti mengapung di atas sebuah 
gondola balon,” Corso menulis. “Saya 
memiliki keinginan untuk mendorong 
bagian atas peti itu dan menyentuh kulit 
berwarna abu-abu pucat itu. Tetapi 
saya tidak dapat menceritakan apakah 
itu adalah sebuah kulit karena ia juga 
kelihatan seperti selembar kain tipis dari 
kepala hingga ujung jari menutupi 
daging makhluk itu 

Pada bagian akhir bukunya, dia juga 
menggambarkan laporan otopsi atas 
tubuh ini, menjelaskan organ-organ 
internal dan susunan kerangkanya. Dia 


menduga bahwa tubuh-tubuh ini 
mungkin dirancang secara genetis 
untuk keperluan perjalanan luar 
angkasa. 

Corso mengatakan bahwa ia 
menemukan kertas-kertas diatas peti 
tersebut yang menunjukkan bahwa 
tubuh tersebut telah diambil dari 
sebuah pesawat yang terjatuh di dekat 
Roswell pada awal minggu tersebut. Peti 
ini dikirimkan kepada Air Materiel 
Command di Wright Field, dan 
kemudian pada Kamar Mayat Rumah 
Sakit Tentara Walter Reed bagian ilmu 
penyakit. 

Corso menyatakan bahwa dari 
reruntuhan UFO itu, manusia kemudian 
mempelajari dan mengembangkan 
teknologi fiber optik, transistor, 
mikrochip komputer, IC, alat bantu lihat 
di kegelapan dan laser. Dalam bagian 
penggambaran rongsokan yang dia 


tangani, Corso menyatakan pernah 
melihat sebuah laser genggam kecil 
yang dia temukan dalam lemari, yang 
diduga sebuah peralatan bedah, yang 
mungkin digunakan dalam amputasi 
ternak. Dia juga mengatakan bahwa 
UFO Roswell tersebut adalah sebuah 
“benda berbentuk delta,” sebuah 
pernyataan yang cocok dengan 
spekulasi baru-baru ini oleh peneliti 
Randle dan Schmitt dan ahli forensik 
William McDonald. 

Apa yang terjadi kemudian menarik 
perhatian banyak orang. Pada tanggal 
5 Mei 1995 pengusaha London Ray 
Santilli membuat pertunjukan di 
London, tentang beberapa dari film 
yang dia dapatkan tahun lalu yang 
menurut dugaan menunjukkan sisa-sisa 
sebuah piring terbang yang terjatuh di 
Roswell pada bulan Juni 1947 dan hasil 
otopsi dari penumpang-penumpang 


Lempengan ini diketemukan di reruntuhan UFO Roswell. 
Nampak sebuah panel instrumen dengan enam jari. 


aliennya. Di antara orang-orang yang 
hadir adalah pihak pers, TV dan jurnalis 
radio dan beberapa ahli Ufologi. 
Pertunjukan itu selanjutnya dilaporkan 
dalam buletin-buletin radio tetapi 
banyak yang abaikan oleh Pers Inggris 
yang ragu-ragu akan adanya UFO 
selama bertahun-tahun. 

Santilli dan seorang koleganya dari 
Jerman Volker Spielberg membeli film itu 
November yang lalu dari seorang 
Amerika berumur 82 tahun yang bekerja 
sebagai juru kamera bagi USAF pada 
tahun 1940-an. Dia diminta terbang ke 
New Mexico dari Washington DC pada 
bulan Juni 1947 memfilmkan 
pengumpulan sebuah piring terbang 
yang terjatuh. Nama juru kamera 


Nomor 03 e INFO-UFO 


diisukan sebagai Jack Barnett. 
Tampaknya dia mau menjual film ini satu 
atau dua tahun yang lalu untuk 
memperoleh dana “untuk membiayai 
pernikahan cucunya dan untuk 
membelikannya sebuah rumah.” Santilli 
dilaporkan membayarnya $100.000 
untuk film yang lamanya kira-kira 90 
menit. Sepanjang 30 menit darinya 
memiliki kualitas yang memadai 
sedangkan 60 menit sisanya tidak dapat 
digunakan. 

Seharusnya dicatat bahwa versi juru 
kamera itu sangat berbeda dengan apa 
yang terkesan sampai sekarang. Dia 
mengatakan jatuhnya itu terjadi diluar 


Salah satu adegan saat tim dokter 
melakukan otopsi dari mayat alien 
yang jatuh di Roswell tahun 1947. 


INFO-UFO Nomor 03 


sebuah pemukiman Indian paling tidak 
tiga minggu sebelum tanggal 2 Juli 1947, 
yang merupakan tanggal yang diterima 
sebelumnya. Ini hanya dapat terjadi di 
tempat Mescalero Apache kira-kira 60 
mil dari Roswell. Ini paling tidak 50 mil 
dari daerah reruntuhan yang ditemukan 
oleh peternak William Brazel pada 
tanggal 3 Juli 1947. Kita tahu bahwa 
Militer telah membersihkan rongsokan 
itu pada bulan Juni dan menyusun 
kembali empat tubuh-tubuh alien ketika 
reruntuhan lain di Peternakan Brazel 
ditemukan. 

Bagian film tersebut menunjukkan 
pada tanggal 5 Mei berakhir kira-kira 
22 menit dan adalah sebuah salinan pita 
video dari sejumlah gelondong aslinya. 
Ta adalah film hitam putih , tanpa suara, 
dan ia menunjukkan otopsi dari apa 
yang dinyatakan sebagi mayat alien. 
Tampaknya itu bertempat di Rumah 
Sakit Militer di Dallas antara tanggal 1 
sampai 3 Juli 1947. Meskipun juru 
kamera itu mengatakan bahwa Presiden 
Truman dan beberapa pejabat tinggi 
hadir pada saat itu, tidak ada satupun 
penampakannya dalam film itu. 

Pada awalnya orang melihat sebuah 
mayat alien telanjang diletakkan pada 
meja operasi. Ini adalah sebuah 


pertunjukan dimana peralatan lain yang 
terlihat hanya sebuah jam dan telepon. 
Pada sebuah sisi adalah sebuah 
peralatan baki pembedahan. Seorang 
ahli bedah dan pembantunya yang 
berdiri disamping mayat memakai apa 
yang tampak sebagai pakaian anti- 
kontaminasi berwarna putih dengan 
kerudung menyertainya. Kerudung itu 
memiliki kelp peci segi empat. 

Mayat itu kira-kira setinggi 5 kaki. 
Kepalanya besarnya sebanding tetapi 


Alien ini diketemukan di Jerman. 
Ada yang mengatakan foto ini palsu 
atau sebenarnya hanya kera.. 


tidak terlalu begitu, mungkin 2596 lebih 
besar dari kepala manusia. Matanya 
besar dan seluruhnya hitam 
sebagaimana digambarkan sebagai ciri 
khusus dari “Sang Abu-abu”. Mereka 
bundar, agak oval, dan memiliki pupil. 
Dahinya tampak normal dan tidak terlalu 
panjang atau tipis. Telinga-telinganya 
kecil tapi kelihatannya terletak pada 
bagian bawah kepala. Mulutnya kecil, 
agak sedih kelihatannya. Hidungnya 
kecil. Kepala dan tubuhnya sungguh 
tidak berambut. Tidak ada organ 
reproduksi external yang tampak dan 
orang menganggap mayat itu adalah 


wanita atau banci. Dadanya datar. 
Pucatnya kulitnya sama coraknya 
dengan kulit orang Kaukasia yang 
difilmkan dalam layar monokrom. 

Perutnya tampak mengembang. 
Kaki dan tangannya memiliki enam jari 
dengan kuku-kukunya menyerupai 
kuku manusia. Dengan enam jari, 
apakah sistem aritmatika mereka 
berbeda dengan manusia? 

Meskipun kamera diletakkan pada 
berbagai bagian dari tubuh 
sebagaimana proses otopsi, detailnya 
tetap tidak jelas dan tidak terfokus dan 
kerja kamera yang amatir. 


Satu-satunya luka yang terlihat 
adalah luka panjang pada tungkai kanan 
mulai dari pertengahan paha menuju 
pertengahan betis. Di mana luka itu 
dicungkil dagingnya tampak hitam 
meskipun ini mungkin adalah merah 
gelap jika pada film berwarna. Demikian 
juga semua irisan yang dibuat oleh ahli 
bedah itu menunjukkan kehitaman 
belaka yang mungkin menunjukkan 
organ internal. 

Ahli bedah yang melakukan otopsi, 
secara meyakinkan menoreh tubuh 
tesebut dengan sebuah pisau bedah 
sepanjang garis yang dipilih dengan 
sangat hati-hati. Daerah perut dan dada 
dibedah dan organ-organ pada suatu 
ruang yang gelap tidak mudah dilihat. 
Tidak ada tulang dada yang tampak 
terlihat. Ahli bedah itu memindahkan 
organ-organ tersebut dan 
meletakkannya ke piring kaca yang 
dipegang asistennya. Mustahil untuk 
mengatakan organ-organ apakah ini. 

Pada beberapa tahap, ahli bedah 
menggunakan penjepit untuk 
mendorong lapisan gelap dari mata 
yang dia tempatkan dalam sebuah 
piring. Tampak remah-remah dibelakang 
bola mata putihnya. Semua ini 
dikerjakan dengan tangkas layaknya 
prosedur-prosedur yang standard. 

Oleh karena itu, jika pernyataan 
Santilli ini benar, itu mengesahkan film 
tersebut sebagai peristiwa Roswell — 
atau — itu menunjuk pada sebuah cerita 
bohong yang sangat rumit oleh orang- 
orang yang mengetahui detail kasus 
Roswell dan isi dokumen MJ-12. 

Tahap akhir dari otopsi ini adalah 
pembedahan bagian atas tengkorak 
untuk mengakses otak. Ahli bedah itu 
bekerja dengan sebuah tulang yang 
terlihat selama beberapa menit. Kami 
tidak melihat tengkorak itu dibuka tapi 
kami melihat pemindahan zat-zat dari 
dalam tengkorak tersebut. Ini 
diletakkan pada sebuah piring. Zat-zat 
itu tampak pekat dan menyerupai jelly. 

Sejumlah anggota kongres di 
Washington D.C termasuk Steven 
Schiff dari New Mexico, ditunjuki film 
ini sesuai permintaan mereka. Agaknya 
ini akan menghasilkan pertanyaan- 
pertanyaan pada Pemerintah Amerika 
Serikat. Mengapa mereka menutupi 
fakta yang terjadi sesungguhnya 
mengenai alien? 


Nomor 03 INFO-UFO 


Go EK 


MEREKA SUDAH ADA 
DI BUMI INI LAMA 
SEBELUM KITA ADA 


Diskusi dengan C. Sunaryo 


Saya telah mencari beberapa jawaban atas fenomena-fenomena 
“misterius” ini selama bertahun-tahun, sejak saya masih kecil. 
Pengalaman melihat UFO yang paling pertama kali adalah pada 
tahun 1968 di BuenosAires, Argentina. Itu merupakan penampakan 
UFO yang nyata. Bentuknya lonjong berwarna emas dengan 
pingggiran yang jelas. Kejadiannya sekitar jam lima sore pada saat 


langit masih terang sekali. 


Beberapa pengalaman lainnya 
adalah di Bandung, Jawa Barat, Indo- 
nesia. Tapi pengalaman-pengalaman 
melihat itu adalah tidak penting, 
sebagaimana kita tidak akan hanya 
mencari jawaban-jawaban dari 
pengalaman-pengalaman itu. Saya telah 
“menjelajahi” dunia melalui beberapa 
agama sebagai seorang Kristen, Bud- 
dha, Saksi Yehova, aliran kebatinan, 
dan sebagai seorang Muslim dalam Is- 
lam saat ini. Tapi sekarang bahwa saya 
telah mendapat jawaban, ini mungkin 
salah, tapi tampaknya dunia perlu tahu 
bahwa persepsi saya adalah benar. 


Gambaran alien dalam film The 
Arrival. Mereka bisa mengubah diri 
menjadi seperti manusia 


INFO-UFO Nomor 03 


Tidak ada satupun yang baru 
mengenai Alien? UFO sejak permulaan 
ras manusia. Kita mengetahuinya, 
hidup di antara mereka, berinteraksi 
dengan mereka, sejak awal kehidupan 
manusia di Bumi kira-kira 7000 tahun 
yang lalu. 

Terdapat banyak jenis atau 
kelompok alien dan UFO-nya, paling 
tidak ada empat. Mereka, paling tidak 
dua jenis, hidup di sini, di Bumi, jauh 
sebelum kita di sini. Sementara itu, satu 
jenis adalah dari jenis alien yang 
berasal dari luar Bumi. Dan terakhir, satu 
jenis dari alien yang cenderung 
“berbicara” dengan kita untuk 
mengendalikan umat manusia. Mereka 
menggunakan momen-momen 
bersejarah dan religius agar kita 
mempercayainya. Mereka memiliki 
kemampuan untuk menampakkan atau 
melenyapkan dirinya dan (beberapa 
jenis) untuk perubahan rupa. Mereka, 
paling tidak ada dua 2 jenis, sosoknya 
lebih bersifat “ekstra-dimensional” 


daripada “extra-teresterial” 

Alien-alien jahat tidak terlalu 
mengancam bagi kita, kecuali kita ingin 
menjadi “pengikutnya”. Banyak fakta- 
fakta alien yang lain dan keterbatasan- 
keterbatasan dari UFO, ET atau alien 
yang tidak disebutkan di sini, tapi 
mereka semua tetap dalam aturan 
Tuhan. Dapat dijelaskan dan dapat 
dimengerti, bagi orang yang ingin 
berpikiran terbuka dan secara ilmiah. 
Agak rumit untuk mengerti tanpa 
mengetahui konsep dasar Ketuhanan 
dan Alam Semesta, sekali lagi, secara 
Ilmiah. 

Kita bukanlah satu-satunya 
makhluk di atas Bumi ini. Tapi kita 
adalah satu-satunya “makhluk asli” 
dalam dimensi ruang dan waktu kita. 
Terdapat banyak dimensi-dimensi 
ruang-waktu dalam keberadaanya. 
Semua makhluk dalam masing-masing 
dimensinya dapat berkomunikasi 
dengan yang lain dalam bawah kondisi- 
kondisi “overlapping”. 

Adam yang banyak meyakininya 
sebagai manusia pertama di Bumi, 
antara 6000 atau 7000 tahun yang lalu, 
tapi ada beberapa “humanoid” yang lain 
yang tinggal di sini, di atas bumi 
(dengan ijin Tuhan) jauh sebelum dia, 
dan masih ada sampai saat ini (kita 


Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi alien 
yang suka turut campur dengan kehidupan manusia. 
Kita mesti menyadari bahwa justru merekalah yang 
membutuhkan bantuan kita untuk mengabadikan jalan 
mereka. Bukan sebaliknya. 


Banyak jenis UFO yang kita lihat saat ini, tapi tidak satupun dari mereka 


berasal dari luar angkasa atau dimesi ruang-waktu kita. 


sebut mereka sebagai “Alien” atau 
dengan istilah “Jin”). 

Terdapat banyak jenis UFO 
(berdasarkan asal pemiliknya) yang kita 
lihat saat ini, tapi tidak satupun dari 
mereka berasal dari yang kita kenal 
sebagai luar angkasa atau dimesi ruang- 
waktu kita. UFO yang paling umum kita 
lihat, dengar atau kita bicarakan adalah 
salah satu dari jin-jin ini. Mereka tinggal 
di bumi, dan telah membangun markas- 
markasnya di banyak tempat di bawah 
tanah atau di bawah laut. Fenomena 
crop circle, penculikan manusia, dan 
mutilasi hewan adalah terkait dengan 
jenis UFO ini. 

Kita, manusia sebagai keturunan 
dari Adam, adalah pewaris bumi ini, 
tidak satupun entitas yang lain yang 
dapat mengambilnya dari kita, 
sepanjang kita percaya bahwa ini 
adalah Hak Tuhan. Kita adalah makhluk 
paling sempurna yang pernah 
diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana 
kita memiliki “kemampuan berpikir”, 
”"kebebasan” dan “kebebasan untuk 
memilih”. 

Alien-alien itu, yang mengetahui 
(sebagaimana kita juga semua 
mengetahui) bahwa waktu mereka akan 
segera berakhir, akan mencoba segala 
sesuatu untuk mempengaruhi 
pemikiran manusia agar tidak percaya 
lagi pada agama kita, pada 
penyembahan Tuhan sebagai Sang 
Pencipta, Yang Maha Esa. Mereka 
mengetahui keterbatasan-keterbatasan 
mereka, dan mustahil bagi mereka untuk 


menyerang umat manusia oleh mereka 
sendiri (karena dimensi yang berbeda), 
sehingga mereka mencoba 
menggunakan “pasukan manusia” 
milik mereka (yang hampir sama dimensi 
ruang-waktunya dengan manusia), 
yang mereka bangun melalui 
penculikan-penculikan dan 
persilangan-persilangan janin. Pasukan 
ini adalah yang diketahui sebagai alien 
hybrid. 

Cara yang paling mudah bagi 
mereka untuk melakukan infiltrasi ke 
dalam dunia manusia adalah dengan 
melakukan hubungan dengan pejabat- 
pejabat tinggi pemerintahan. Saya 
sangat yakin bahwa alien-alien ini 


mengklaim diri mereka sendiri sebagai 
pencipta manusia dan agama. Bagi 
mereka yang mengenal alien, dalam 
beberapa kesempatan, barang kali 
dapat menanyai mereka: "Tunjukkan 
pada kami bagian mana dari bumi ini 
yang telah mereka ciptakan, atau apakah 
mereka memiliki bagian di Surga?” 

Oleh karena itu, adalah tidak 
berlebihan juga kita perlu 
memperhatikan hal-hal ini sebagai 
sebuah peringatan. Mengapa kita 
hampir sebagian besar selalu 
menanyakan pertanyaan-pertanyaan 
yang salah, yaitu: 

Adakah makhluk cerdas di luar 
sana? Percayakah Anda bahwa UFO 
adalah dari luar angkasa? Apakah 
mereka melakukan sesuatu percobaan 
atas kita? Apakah mereka mencoba 
untuk memperingatkan kita akan 
dekatnya kiamat dunia? Apakah 
mereka adalah pencipta umat manusia 
melalui hibridisasi? Dan lain-lain. 

Itu sungguh-sungguh pertanyaan- 
pertanyaan yang salah dan berbahaya 
untuk ditanyakan, dan sebenarnya itu 
adalah pertanyaan-pertanyaan yang 
mereka (alien-alien itu) ingin kita 
mempercayainya dalam jawaban kita. 
Tanyakanlah pada diri anda sendiri: 
Apakah mereka mau melalui jalan yang 
panjang menuju bumi dan bersembunyi 
ketika melakukan percobaannya? 

Jika mereka memiliki teknologi, tidak 
dapatkah mereka menaklukkan bumi ini 


- "an 
Ravid Huggios 


Apakah mereka adalah pencipta umat manusia melalui hibridisasi? 


Nomor 03 INFO-UFO 


dengan mudah, sebagaimana yang 
dilakukan Columbus pada Amerika? 
Jika mereka adalah “tuan kita”, mengapa 
mereka takut bertemu dengan kita, dan 
melakukan “pekerjaan-pekerjaannya” 
di malam hari? Apakah “orang yang 
baik” menculik manusia dan melakukan 
mutilasi (pencacatan) hewan-hewan 
ternak? Mengapa memperingatkan kita 
dalam persembunyian dan tidak 
melakukan hal-hal yang nyata untuk 
mencegah perusakan di bumi ini. Jika 
mereka menciptakan umat manusia 
melalui hibridisasi, mengapa mereka 
masih melakukan itu saat ini, dalam cara 
yang kuno dan menyakitkan? Para 
korban penculikan akan dapat 
menceritakan pengalamannya lebih 
jelas tentang ini. 

Mengapa berbahaya untuk 
mempercayai bahwa mereka adalah ET 
dari luar angkasa? Dengan melakukan 
itu, kita sedang menurunkan 
kepercayaan diri sendiri dan meletakkan 
kondisi pemikiran kita dalam “dimensi 
ruang-waktu” mereka, yang akan 
membuat mereka lebih mudah 
mengendalikan pikiran kita. Dengan 
kata lain, kita akan dengan mudah 
mencocokkan “pesawat penerima kita” 
ke dalam frekuensi mereka, hanya 
dengan mempercayai bahwa mereka 
ada dalam “dimensi ruang-waktu” 


Haa — 


UFO'S 2 


ARE REAL 
& THE 

GOVERNMENT 

KNOWS IT! N 


yang sama dengan kita. 

Saya berkesimpulan bahwa mereka 
ada di sini di bumi jauh lama sebelum 
kita ada. Mereka benar-benar 
mengetahui sejarah kita dan bagaimana 
umat manusia diciptakan di atas bumi 
sejak 7000 tahun yang lalu. Sebenarnya 
mereka tidak memiliki hak , kemampuan, 
dan kekuatan untuk mengambilnya dari 
kita, kecuali jika kita sendiri memberi 
mereka kekuatan. 

Ya, mereka melakukan beberapa 
penculikan dan pencacatan hewan , tapi 
untuk kepentingan mereka sendiri, 
sebagaimana untuk membangun 
“pasukan manusianya” yang bisa 


Jodie Foster dalam film Contact, diambil dari sebuah buku karya Carl 
Sagan. Memang, jawaban atas pertanyaan - adakah kehidupan di luar 
bumi? - akan selalu ditunggu-tunggu. Benarkah ada makhluk cerdas di luar 
sana? Percayakah Anda bahwa UFO adalah dari luar angkasa? 

Yang menjadi masalah, sudah benarkah cara kita mencarinya? 


INFO-UFO Nomor 03 


TELL THE 
TRUTH 
ABOUT 


Cara yang 
paling mudah 
bagi mereka 
untuk melakukan 
| infiltrasi ke 

“Bl dalam dunia 
manusia adalah 
dengan 
melakukan 
hubungan 
dengan pejabat- 
pejabat tinggi 
pemerintahan. 


hidup dan berada dalam dimensi ruang- 
waktu yang sama dengan manusia. 
Mereka tidak mencoba 
memperingatkan kita tentang dekatnya 
kiamat dunia. Kita sudah 
mengetahuinya dengan sangat baik. Itu 
berarti waktu mereka akan segera 
berakhir. 

Secara teknis, sebuah interferensi 
“frekuensi sangat rendah” yang 
terpolarisasi dapat menjadi sebuah 
senjata untuk merusak mereka. 
Tidaklah arif menggunakan itu, kecuali 
jika kita sungguh-sungguh perlu 
menggunakan itu. 

Pada dasarnya, ada juga “makhluk 
UFO yang baik” di antara mereka 
(spesies alien), tapi kita tidak banyak 
melihat jenis ini. Sebagaimana yang kita 
tahu dan mengerti, golongan ini dengan 
sangat baik “tidak merusak hukum”. 
Yang terpenting adalah bagaimana kita 
menghadapi alien yang suka turut 
campur dengan kehidupan manusia. 
Kita mesti menyadari bahwa justru 
merekalah yang membutuhkan 
bantuan kita untuk mengabadikan jalan 
mereka. Bukan sebaliknya. 

Jika anda seorang pemeluk agama 
“monotheistik”, bukalah dan bacalah 
dengan hati-hati naskah-naskah kitab 
suci, mereka seluruhnya tertulis di sana 
untuk jawabnya. Semakin cepat mereka 
menampakkan diri mereka, semakin baik 
untuk kita, yang mempercayai Tuhan 
Yang Maha Esa, Sang pencipta. Ini 
adalah alasan lain mengapa alien ingin 
tetap memelihara rahasia mereka dari 
kita, dan tidak ingin masyarakat umum 
mengetahui kebenaran itu. — 


P0 x NO ea: 
Chupacabras 


Salah satu jenis Alien ataukah 
Rekayasa Genetika yang gagal? 


Sejak tahun 1995, telah terjadi 
beberapa cerita penganiayaan yang 
berhubungan dekat dengan 
perjumpaan makhluk luar angkasa atau 
alien. Namun masyarakat setempat 
lebih mengenal dengan istilah 
Chupacabras, atau Goatsucker. Sosok 
ini telah menjadi legenda dan menjadi 
momok masyarakat di kepulauan 
Puerto Rico. 

Chupacabras digambarkan sebagai 
makhluk dengan tinggi satu sampai 
satu setengah meter, dengan mata 
merah yang besar, tulang punggung 
bersirip, gigi bertaring, tiga kuku-kuku 
panjang dan sayap seperti alat pemukul. 
Sosok ini, secara luas dipercaya sebagai 
sebuah alien. Selain itu, monster ini 
bertanggung jawab atas penyerangan 
hewan-hewan di sebuah pulau yang 
sepi, yang menurut cerita, hewan ini 
menghisap darah. Dan dalam beberapa 


kasus, organ-organ dalam dari mangsa- 
mangsanya juga jadi santapannya. 
Walaupun beberapa daerah di pulau- 
pulau telah melaporkan adanya 
penyerangan makhluk oleh monster ini, 
tetapi tidak satupun orang yang 
melaporkan dengan dengan hasil yang 
fatal. 

Ini terlihat pada penyerangan yang 
telah terjadi sejak 1991, walaupun me- 
dia tidak menemukan fenomenanya 
sampai 1996. Peristiwa tersebut terjadi 
di Ponce, Aericibo, Dorado dan yang 
baru-baru ini di hutan hujan El Yungue. 
Sebenarnya monster ini dikenal sebagai 
El Vampira Moca yang kemudian 
dikenal menjadi El Chupacabras, dan 
tempat kejadiannya dapat berpindah- 
pindah. 

Korban biasanya dilihatkan dengan 
ciri-ciri, kehilangan darah yang cukup 
banyak dari tubuh, bersamaan dengan 


Foto Chupacabras. Tidak diketahui apakah foto ini otentik 
atau hanya merupakan rekayasa studio belaka. 


habisnya beberapa organ dalam. Dalam 
beberapa keadaan, bagaimanapun juga, 
korban nampak mati seperti hasil dari 
sebuah penyakit yang tidak diketahui. 
Sudah banyak penelitian yang 
dilakukan untuk mencari kesimpulan 
dari peristiwa mengenai keberadaan 
Chupacabra. Dan ini dirasa dapat 
dipercaya bahwa sosok ini diduga 
mendiami beberapa gua yang ada di 
Puerto Rico. 

Salah satu ekspedisi dipimpin oleh 
Bob Schott, dari Amerika Serikat, yang 
menyelidiki kasus serupa di salah satu 
tempat peternakan dari Melvin Reyes 
di Canovanas. Ekspedisi ini dilakukan 
di bulan April 1996, dua dari dombanya 
telah diserang. Sebuah tim mendengar 
bahwa salah satu dari domba telah 
dibunuh oleh sebuah predator. 
Walaupun ekornya telah sobek dari 
akarnya, domba tersebut terselamatkan 
oleh sebuah vitamin. Tim tersebut juga 
berjumpa dengan penyelidik daerah 
dari Puerto Rico, Jorge Martin, yang 
mengajak merka ke pedesaan kecil di 
Dorado, dimana mereka telah 
mewawancarai para saksi yang 
mengklaim telah melihat sekumpulan 
dari Chupacabras di hutan belakang 
rumah mereka. Pada saat hutan 
diperiksa, teridentifikasi keanehan di 
rumput ditemukan lokasi yang 
digambarkan oleh penduduk setempat. 
Penduduk juga menyatakan bahwa 
Chupacabras menaiki atas menara. 

Pada bulan Oktober 1996, di Campo 
Rico, Jorge Martin mendapatkan 
contoh darah dari sebuah pagar dimana 
Chupacabras biasanya dapat memanjat 
ke atas, hanya untuk menghalanginya 
sebelum ditangkap. Laporan lainnya 
mengklaim bahwa kepala biara pada 
peristiwa itu terjadi polisi mempunyai 
kenyataan mengenai sosok tersebut, 


Nomor 03 INFO-UFO 


1G) 3 
LE Pergaa, Pera N 


a 
. 
a84 


menurut hasil dalam jejak dari darah. 
Hasil dari analisis darah bekerja, untuk 
mengatakan hasil akhirnya. 
Kelihatannya contoh yang dipamerkan 
terlihat karakteristik untuk darah 
manusia, tetapi analisis genetik 
menunjukkan bahwa darah tersebut 
tidak sesuai dengan darah manusia 
ataupun hewan manapun yang 
diketahui oleh ilmu pengetahuan. 

Yang jadi pertanyaan, dari manakah 
Chupacabras berasal? Salah satu teori 
yang mengatakan bahwa sosok ini 
mengingatkan pada sebuah alien yang 
ada di planet ini setelah terjadi tabrakan 
pesawat luar angkasa. Mereka 
beradaptasi dengan lingkungan di bumi 
ini dan berusaha untuk bertahan hidup. 

Nampaknya ada beberapa kasus 
jatuhnya UFO di daerah Puerto Rico. 
Salah satunya yang terjadi pada bulan 
Mei 1998. Selain itu, ada juga kasus 
mutilasi hewan yang berhubungan 
dengan UFO terjadi pada tanggal 10 
Nopember 1997. Pernah diberitakan 
juga bahwa sekitar tahun 1998, ada saksi 
yang melihat alien dan UFO di daerah 
El Yungue, Puerto Rico. UFO yang 
dikabarkan sering muncul di daerah 
Puerto Rico berbentuk segitiga 
berwarna hitam. 

Teori lain mengatakan bahwa sosok 
ini sebenarnya bagian dari kloning atau 
pembuatan hybrid, dalam sebuah 


INFO-UFO Nomor 03 


rekayasa genetik yang dilakukan oleh 
alien. Hanya saja, mengapa alien ingin 
menciptakan sebuah sosok seperti itu? 
Apa maksud dari makhluk tersebut? 
Tentu ada beberapa fakta untuk kembali 
pada pernyataan ini. Pertama, di Puerto 
Rico telah merayakan seratus kalinya 
mengenai penampakan UFO dalam 
beberapa tahun ini, dan kedua, letaknya 
tidak jauh dari Florida yang juga sering 
dikunjungi oleh UFO. Selain itu, diduga 


Gambar kiri adalah peta Puerto 
Rico, di mana hutan hujan El 
Yungue terletak di tengah. Gambar 
atas adalah pemandangan gunung 
yang ada di El Yungue. Di sana 
dikabarkan sering terlihat UFO 
yang berjenis segitiga berwarna 
hitam. 


Gambar bawah adalah sebuah 
kerangka yang diduga kuat sebagai 
kerangka Chupacabras. Gambar 
kiri adalah sketsa Chupacabras, 
makhluk berjari tiga, bermata merah 
besar, bersayap kecil dan memiliki 
semacam duri di punggungnya. 


» 


di hutan hujan El Yungue ada sebuah 
instalasi rahasia pemerintah, yang 
dipercaya menjadi sebuah fasilitas 
penelitian rekayasa genetika. 

Sejauh ini, teori yang lebih diterima 
adalah bahwa makhluk ini adalah hasil 
dari rekayasa genetika, sebuah produk 
kloning atau hybrid yang tidak berhasil 
dengan baik. Atau bisa saja, makhluk 
ini diciptakan untuk suatu tujuan 
tertentu, yang biasanya erat kaitannya 
dengan kepentingan militer. 

Walau demikian, misteri yang ada 
belum terpecahkan. Penduduk 
setempat pernah menemukan sebuah 
kerangka, yang diduga adalah kerangka 
dari Chupacabras. Berdasarkan temuan 
ini keberadaan makhluk ini betul diakui 
dan bisa direkonstruksi bentuknya, 
yang memang mirip dengan keterangan 
para saksi. — 


CROP CIRCLE 


Karya Seni Alien atau Fenomena 
Alam yang belum terpecahkan? 


(Bagian Pertama) 


Crop circle bukanlah fenomena 
yang baru. Crop circle telah disebutkan 
dalam buku-buku sejak tahun 1678, dan 
hampir 200 laporan, termasuk 
penjelasan saksi-saksi mata, telah 
dilaporkan sampai tahun 1970. Dalam 
jaman modern, crop circle pertama 
terlihat pada tahun 1972 oleh Arthur 
Shuttlewood dan Bryce Bond, yang 
pada waktu itu sedang duduk di lereng 
bukit Star dekat Warminster, Inggris, 
berharap akan melihat pesawat terbang 
aneh yang tidak dikenal yang telah 
membuat daerah yang termasuk bagian 
dari Inggris ini menjadi tempat yang 
sering dikunjungi UFO selama hampir 
sepuluh tahun. Tetapi apa yang mereka 
lihat pada malam terang bulan itu 
adalah sesuatu yang lebih luar biasa: 
dari jarak seratus kaki mereka melihat 
suatu jejak terbentuk, tanaman di suatu 
daerah yang berbentuk lingkaran roboh 
seperti seorang wanita menyalakan 
sebuah kipas angin. 

Sejak saat itu, sampai ke British 
Columbia, sejumlah delapan puluh 
orang saksi mata melaporkan 
pembentukan crop circles, yang terjadi 
tidak lebih lama daripada dua puluh 
detik, seringkali disertai dengan 


Apa maksud dari crop circle ini? 


penglihatan akan bola-bola cahaya 
yang tidak biasa, berkas cahaya atau 
bentuk-bentuk pesawat terbang. 
Bentuk crop circle sampai pada 
pertengahan tahun 1980-an terutama 
adalah bulatan-bulatan sederhana dan 
variasi dari salib bangsa Celt. 
Kemudian muncullah garis-garis lurus 
dan membentuk lambang-lambang. 
Setelah tahun 1990 bentuk-bentuk itu 
terbagi-bagi secara eksponensial, dan 
sekarang tidaklah luar biasa bila kita 


tahunnya, munculnya media 
internasional dan internet telah 
memungkinkan lebih banyaknya 
laporan yang diajukan. 

Apabila Anda kebetulan 
mempercayai cerita bahwa semua crop 
circle dibuat oleh dua orang yang 
berusia antara 60 dan 70 tahun dengan 
papan kayu, tali, dan sebuah papan 


dipelajari. Ada saksi melihat munculnya UFO sebelum crop circle terbentuk. 


menemukan bentuk-bentuk yang 
meniru lambang-lambang komputer, 
beberapa di antaranya mencakup 
daerah seluas 200.000 kaki persegi. 
Sampai hari ini lebih dari 9.000 crop cirle 
yang dilaporkan dan dicatat di seluruh 
dunia, dengan kurang lebih 906 terjadi 
di Inggris. Dengan banyaknya crop 
circle yang tidak terlaporkan setiap 


weegie, Anda bukanlah kelompok 
minoritas. Kadang-kadang, pemerintah 
senang mengendalikan perhatian 
masyarakat terhadap fenomena yang 
tidak dapat dijelaskan dengan membuat 
suatu cara menyampaikan informasi 
yang disebut “membuktikan 
ketidakbenaran', sebuah teknik yang 
ditemukan selama Perang Dingin untuk 


Nomor 03 INFO-UFO 


tujuan yang menyedihkan untuk 
mengendalikan opini masyarakat 
mengenai fenomena yang tidak dapat 
dijelaskan (ini adalah tujuan utama 
Robertson Panel pada tahun 1953, yang 
perinciannya dipegang oleh Gerakan 
Kebebasan Informasi Amerika Serikat). 
Cara ini sangat efektif karena media 
hanya memberikan sedikit atau sama 
sekali tidak ada data ilmiah atau faktual 
dengan apa masyarakat dapat 
membentuk suatu opini yang terpelajar 
mengenai topik tersebut. Ketiadaan 
bukti ini kemudian digantikan dengan 
mengolok-olok topik tersebut melalui 
penggabungan dengan topik-topik 
“tambahan', pakar-pakar dilibatkan 
untuk menjelaskan semua kejadian 
tersebut sebagai kondisi cuaca yang 
buruk, atau hasil perbuatan orang iseng 
atau binatang-binatang yang 
terangsang secara seksual. 

Menurut pemberitaan di televisi, 
semua crop circle yang ada sampai 
tahun 1992 dibuat oleh dua pria tua 
yang sederhana, yang bernama Doug 
dan Dave. Telah ditemukan melalui 
kegiatan rahasia oleh peneliti-peneliti 
seperti George Wingfield dan Armen 
Victorian, bahwa cerita D&D berkaitan 
dengan Departemen Pertahanan 
Inggris, bekerjasama antara lain dengan 
CIA. Bukti yang diberikan oleh 
informan tingkat tinggi di Departemen 
Pertahanan mengatakan bahwa 
pemerintah mempunyai niat untuk 
membuat fenomena itu terlihat tidak 
benar dengan mengedepankan dua 


INFO-UFO Nomor 03 


orang pembo- 
hong dalam sebu- 
ah usaha untuk 
menghentikan 
minat masyarakat 
terhadap crop 
circle. Ketika 
didesak untuk 
memberikan bukti 
mengenai 
pengakuan 
bentuk-bentuk 
tertentu, Doug 
dan Dave 
merubah cerita 


mereka dan 2 
mengakui bahwa 
“Tidak, kami 


tidak pernah membuat bentuk tersebut” 
atau tetap diam ketika diminta untuk 
menjelaskan daftar bentuk-bentuk yang 
ditemukan dalam fenomena yang 
sesungguhnya, pada waktu mereka 
menyatakan bahwa mereka membuat 
semua bentuk-bentuk di sekitar negara 
bagian Hampshire, Inggris, ditunjukkan 
bahwa separuh dari bentuk-bentuk 
yang diketahui terjadi di negara bagian 
lain. “Tidak, kami juga tidak membuat 
yang itu,” mereka menjawab. Pada 
akhirnya, Doug dan Dave bahkan tidak 
tahu yang mana yang mereka buat. Dan 
meskipun mereka menyatakan bahwa 
mereka telah membuat keisengan- 
keisengan sejak tahun 1978 - tanggal 
publikas dari bentuk pertama - bukti 
yang didapatkan menguatkan bahwa 
crop circle dimulai sejak tahun 1930-an. 


Salah satu bentuk crop circle 


Masyarakat tidak pernah mendengar 
penarikan kembali pernyataan ini, 
ataupun diberikan kesempatan untuk 
membandingkan kekacauan yang 
dibuat oleh D&D dengan bentuk 
simetris matematis dari fenomena yang 
sebenarnya. 

Tapi, yang buatan manusia dapat 
dibedakan dari crop circle yang asli. 
Masalahnya adalah bahwa tidak ada 
crop circle buatan manusia yang dapat 
meniru dengan memuaskan bentuk- 
bentuk yang berhubungan dengan 
fenomena yang asli yang telah 
membingungkan para ilmuwan dan 
peneliti. Di seluruh dunia, kurang lebih 
4.000 buah crop cirle telah dibuat 
dengan kekuatan yang sama sekali 
bertentangan dengan ilmu 
pengetahuan modern. Pusat dari 
pengungkapan penipuan ini adalah 
diperlukannya suatu alat untuk 
meratakan tanaman ke tanah, yang 
menyebabkan patahnya batang 
tanaman. Dalam bentuk-bentuk crop 
circle yang asli batang-batang tanaman 
tidak dipatahkan melainkan 
dibengkokkan, biasanya kurang lebih 
setinggi satu inci dari tanah pada titik 
pertama batang tanaman di mana daun 
tumbuh. Tanaman-tanaman tersebut 
telah menerima hembusan panas yang 
suhunya sangat tinggi dalam waktu 
singkat yang melemaskan batang- 
batang tanaman dan membuatnya jatuh 
ke tanah dengan sudut tepat 90 derajat, 
di mana mereka mengeras kembali pada 
posisi mereka yang baru dan sangat 
permanen tanpa merusak tanaman- 
tanaman tersebut. (bersambung) 


MI 72 2- 


Apakah Ezekiel dibawa 
oleh UFO ke Himalaya? 


Pembahasan persoalan UFO terutama masalah astronout di jaman 
purbakala, banyak penulis barat telah menunjuk pada peristiwa- 
peristiwa dalam Alkitab yang ada persamaannya dengan penyaksian 
modern UFO masa kini. Terutama apa yang dialami oleh seorang 
nabi bangsa Israel yang bernama Ezekiel (Yehezkiel) yang 
menyaksikan “jentera-jentera” berapi, merupakan sebuah contoh 
yang amat populer. Diperkirakan Ezekiel hidup pada kurang lebih 
600 tahun sebelum masehi. Peristiwa yang dialaminya itu tercatat 
pada kitab Ezekiel terutama pada bagian awal dari kitab tersebut. 


Pada pasal 1 ayat 4-5 kitab tersebut 
tertulis: “Lalu aku melihat sungguh 
angin badai bertiup dari utara dan 
membawa segumpal awan yang besar 
dengan api yang berkilat-kilat dan awan 
itu dikelilingi dengan sinar, di dalam, di 
tengah-tengah api itu kelihatan seperti 
suasana mengkilat. Dan di tengah- 
tengah itu juga ada yang menyerupai 
empat makhluk hidup.” Selanjutnya, 
pada pasal 1 ayat 10 tertulis: 
”Keempatnya mempunyai muka 


manusia didepan, singa disebelah 
kanan, muka lembu disebelah kiri dan 
muka, rajawali dibelakang.” Pasal 1 ayat 
13-14 memberi keterangan lebih detail: 
“Ditengah makhluk hidup itu kelihatan 
seperti api yang menyala. Makhluk- 
makhluk hidup itu terbang kesana 
kemari seperti kilat”. 

Keseluruhan dari bab pertama 
tentang Ezekiel mungkin berisikan 
gambaran yang sangat menakjubkan 
dalam sebuah manuskrip kuno tentang 


Reruntuhan kuil di Martand (Kuil Matahari) dekat Srinagar. 
Apakah dulu Ezekiel dibawa ke sini? 


Ezekiel, menurut sebuah lukisan. 


penerbangan dan pendaratan pesawat 
ruang angkasa. Kejadian itu 
berlangsung di tanah Kaldean dengan 
sungai Chebar. 

Pada kitab itu, Ezekiel menjelaskan 
dengan cermat sekali bentuk pesawat 
ruang angkasa itu, sehingga seorang 
ahli tekhnik NASA (National 
Aeronautics and Space administration) 
yang bernama Josef F. Blumrich 
merekonstruksikan pesawat ruang 
angkasa yang diterangkan oleh Ezekiel 
dengan petunjuk apa adanya. 

Diterangkan bahwa Ezekiel 
kemudian dibawa oleh pesawat ruang 
angkasa itu ke suatu tempat, dengan 
keterangan: “Dalam tahun ke duapuluh 
lima sesudah pembuangan kami, yaitu 
pada permulaan tahun, pada tanggal 
sepuluh bulan itu, dalam tahun keempat 
belas sesudah kota itu ditaklukkan, 
pada hari itu juga kekuasaan Tuhan 
meliputi aku (Ezekiel) dan dibawaNya 
aku dalam penglihatan-penglihatan 


Nomor 03 Ma INFO-UFO 


Illahi ke tanah Israel dan menempatkan 
aku di atas sebuah gunung yang tinggi 
sekali. Di atas itu dihadapanku ada yang 
menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku 
dibawanya. Dan lihat, ada orang yang 
kelihatan seperti tembaga dan 
ditangannya ada tali lenan beserta 
tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu 
gerbang. Orang itu berbicara 
kepadaku:”Hai anak manusia, lihatlah 
dengan teliti dan dengarlah dengan 
sungguh-sungguh dan perhatikanlah 
baik-baik segala sesuatu yang akan 
kuperlihatkan kepadamu, karena untuk 
itulah kau dibawa kemari supaya aku 
memperlihatkan semua itu 
kepadamu..”(Ezekiel 40:1-4)” 

Dalam bukunya yang terkenal, yang 
dalam edisi bahasa Indonesianya 
berjudul: Asal Usul Kecerdasan 
Manusia, Erich von Diniken memberi 
komentar lebih lanjut:” Kemana Ezekiel 
di bawa?” Blumrich juga telah 
bertanya:”Di manakah Fzekiel?” 

Ezekiel memberikan ukuran yang 
tepat tentang empat pintu gerbang 
utama pada sebuah kuil, memberikan 
arah kompas mengenai letak gerbang- 
gerbang itu dan akhirnya menyebutkan 
adanya sebuah sungai kecil yang ada 
di sisi bangunan dan menjadi sungai 
besar di sebuah lembah luas. Juga 
ditekankan bahwa Ezekiel dibawa ke 
sebuah gunung yang sangat tinggi. 

Dengan bukti sedikit ini, Erich von 
Daniken berusaha keras menemukan di 
mana lokasi dan peninggalan bangunan 
itu. Yang pasti Ezekiel tidak mengetahui 
nama gunung itu. Tak mungkin ia 
dibawa ke Yerusalem atau Babilonia 
karena ia pernah tinggal lama di daerah- 


Kuil Martand setelah dipugar. Denah bangunan 
kuil tersebut sangat mirip dengan keterangan 
yang disusun oleh Ezekiel. 


INFO-UFO - Nomor 03 


Erich von Deiniken yang mencetuskan ide radikal bahwa nenek moyang kita 
telah menjalin hubungan dengan makhluk cerdas dari luar angkasa 


daerah itu. 

Mungkinkah Ezekiel dibawa ke kuil 
Inca di Amerika Selatan? Jawaban ini 
dibantah karena kuil Inca tidak 
mempunyai empat pintu 
utama, tiang-tiang 
maupun halaman 
depan. Ataukah ia 


kilometer dari Srinagar. Suatu hal yang 
sangat cocok bahwa didekat kuil itu ada 
sebuah sungai kecil yang akhirnya 
menjadi sungai di tanah Kashmir. 


“Hai anak manusia, inilah tempat 


dibawa ke piramid, ke tahtaKu dan inilah tempat tapak kakiKu, 


sebuah kuil di Amerika 
Tengah? Namun di sana 
tidak terdapat gunung 
yang amat tinggi. 
Akhirnya seorang 
pembaca dari buku- 
buku Erich von Diniken menulis surat 
kepadanya. Seorang pembaca Jerman 
yang bernama Marier itu memberitahu 
penulisan tentang 
kuil-kuil di Srinagar di 
Tanah Kashmir. 
Anehnya salah satu 
kuil itu dinamakan 
Kuil Yahudi dan kuil 
ini mempunyai empat 
pintu dan sebuah 
halaman depan dan 
segala sesuatu yang 
seharusnya dipunyai 
oleh Kuil Yahudi. 
Pembaca itu juga 
menyelipkan denah 
kuil itu di dekat 
Martand, tiga puluh 


di sinilah Aku akan diam di tengah- 
tengah orang Israel selama-lamanya.” 


(Ezekiel 43:7) 


Pegunungan yang amat tinggi, yakni 
Himalaya menghiasi latar belakangnya. 

Memang kuil Yahudi di Srinagar itu 
disebut juga “Kuil Matahari” (Sun 
temple) dan merupakan reruntuhan kuil 
paling besar di Kashmir. Ketika Erich 
von Diniken mengadakan suatu 
ekspedisi pada tahun 1976 kesana, 
mereka melihat halaman depan dengan 
pintu utama, tujuan tangga dan ruang 
suci di dalamnya. Dan memanglah 
terdapat sebuah sungai kecil di dekat 
reruntuhan yang memantulkan 
pegunungan Himalaya. Suatu perkiraan 
bahwa Ezekiel pasti diangkut dengan 
pesawat ruang angkasa dan mendarat 
di halaman depan itu: “Lalu dibawanya 
aku ke pintu gerbang yang menghadap 
ke sebelah Timur. Sungguh, kemuliaan 


Allah Israel datang dari sebelah timur 
dan terdengarlah suara seperti air terjun 
yang menderu dan bumi bersinar karena 
kemuliaanNya. Yang kelihatan 
kepadaku itu adalah seperti yang 
kelihatan kepadaku ketika Ia datang 
untuk memusnahkan kota itu dan seperti 
yang kelihatan kepadaku di tepi sungai 
Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang 
kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait 
Suci melalui pintu gerbang yang 
menghadap kesebelah Timur.” (Ezekiel 
43:1-4). 

Dalam teks di atas secara jelas telah 
disebutkan bahwa pesawat ruang 
angkasa itu memasuki kuil. Apakah 
mungkin ada jejak yang dapat dilacak 
di daerah itu? Selama dua hari penuh 
mereka berjalan mengelilingi daerah itu 


“Ditengah makhluk hidup itu kelihatan 
seperti api yang menyala. Makhluk- 
makhluk hidup itu terbang kesana 
kemari seperti kilat”. 


dengan alat pengukur radiasi (Geiger 
counter). Namun tak terjadi apa-apa, 
hingga pada sebuah jalur yang muncul 
pada pintu utama, jarum jarum bergetar 
dengan hebat disertai suara gemertak 
keras mengganggu telinga melalui 
earphone selama beberapa detik. 

Jalur yang mengandung radiasi itu 
membuat medan radiasi radioaktif 
selebar 1,50 meter. Berapakah 


Perkiraan pesawat yang membawa 
Ezekiel menurut Josef E. Blumrich. 


panjangnya? Perlahan lahan Erich 
berjalan dari ujung sebelah kanan 
menuju kekiri. Detakan di telinga terus 
terdengar tapi tidak merata. Mereka 
menggunakan 
monitor elektronik 
portable, type TMB 
21 yang dibuat oleh 
perusahaan Munich 
Munchner 
Apparatebau. Alat ini 
biasa dipakai untuk 
mengukur serta 
mengontrol radiasi 
alpha, beta gamma dan neutron. 

Pada tempat-tempat tertentu jarum 
menunjuk pada akhir skala, sehingga 
timbul pertanyaan: Apakah kita berjalan 
diatas sebuah jaringan uranium jauh 
dibawah tanah? ataukah ada tambang 
radioktif di dalam tanah? 

Di tempat suci (Bait Suci) dari kuil 
yang telah runtuh itu terdapat batu 
persegi yang padat dan tampak seperti 


Benarkah para dewa itu adalah alien dari luar angkasa? 
Erich von Deiniken saat meneliti relief di sebuah kuil Mesir kuno. 


sebongkah beton buatan dengan sisi 
sepanjang 2.80 meter. Tinggi tak dapat 
diukur karena dasarnya tenggelam ke 
dalam tanah. Alat detektor mereka 
menunjukkan bahwa mungkin 
lempengan batu itu mempunyai inti 
bahan bahan metal. 

Keesokan harinya beberapa rekan 
Erich von Daniken yang bernama 
Profesor Hassnain dan Kohl membawa 
mereka ke reruntuhan Pashaspur, yang 
juga cukup dekat dengan Shrinagar. 
Mereka menunjukkan tiga kuil yang 
berbeda tetapi masing-masing memiliki 
batu batu persegi yang amat padat, 
seperti yang dijumpai sebelumnya. 
Sekali lagi teks dalam kitab Fzekiel 
membuat kita semua keheranan: 

“Hai anak manusia, inilah tempat 
tahtaKu dan inilah tempat tapak kakiKu, 
di sinilah Aku akan diam di tengah- 
tengah orang Israel selama- 
lamanya. (Ezekiel 43:7) 

Apakah Tuhan meninggalkan jejak 
di lantai Bait Suci yang memberi suatu 
tanda bahwa adanya sebuah pesan 
yang amat penting sekali? Ataukah 
pengunjung dari luar bumi itu 
meninggalkan “sesuatu” yang 
diperuntukkan bagi kita dalam blok batu 
misterius itu yang masih menunjukkan 
kehadiran mereka walaupun telah 
berabad-abad lamanya. 

“Saya ingin membujuk kaum 
ilmuwan India agar mau memecah batu 
itu untuk menyelidiki bagian dalamnya, 
hingga tahu apa sebabnya terdapat 
radiasi” demikian kata Erich von 
Daniken mengakhiri analisanya 
terhadap kitab Ezekiel yang berhasil 
dengan gemilang. Sedang apa yang 
terjadi sesungguhnya pada tahun 600 
sebelum masehi itu kita hanya dapat 
mengira-ngira bahwa Tuhan telah 
menunjukkan istanaNya di bumi pada 
manusia yang bernama Ezekiel. 
Benarkah “kuil Yahudi” atau “Kuil 
Matahari” itu istana Tuhan di Bumi? 
Atau merupakan sebuah pangkalan 
alien di jaman dahulu? 

Teori Diniken tentang astronaut 
jaman purbakala memang menakjubkan. 
Tapi banyak juga yang skeptis dan 
meragukan analisanya. Yang pasti, masa 
lalu manusia menyimpan sejumlah besar 
misteri yang sampai saat ini belum 
terpecahkan. -— 


Nomor 03 INFO-UFO 


Judul buku : A Young Person's Guide to UFO's 
Pengarang : Brian Ball 
Penerbit: Granada Publishing in Dragon Books, 1979 


Buku ini berisi 95 halaman plus terdapat bonus 
filmography dan bibliography mengenai UFO. Untuk bidang 
penyelidikan dalam pembuatan buku ini, dibantu oleh 
anggota dari ISTRA (the Interplanetary Space Travel Re- 
search Assocation) dan BUFORA (the British Unidentified 
Flying Object Research Association). Bertindak sebagai 
editor Journal the BUFORA, bernama Norman Oliver yang 
memberikan ijin untuk mengutip dari artikelnya mengenai 
penglihatan Sergeant Cockcroft tentang sebuah UFO selama 
Perang Dunia II 
(artikel pertama 
yang muncul di 
bulan September/ 
Oktober 1977 di 
dalam jurnal). Betty 
Wood dari 


BUFORA adalah 
seorang kores- 


ponden yang antusias, dan memang 
sang penulis, Brian Ball sangat 
berhutang budi kepada Mike Parry, 
sebagai Presiden Kehormatan dari 
ISTRA. Untuk bantuan nya yang tak 
terhingga dan juga pemberian ijinnya 
untuk mencetak kembali tentang 
kuesioner UFO di bab 8 dalam 
pekerjaan ini. 

Apa yang dimaksud dengan UFO? 
Dan apakah yang dikatakan sebagai IFO? Pertanyaan- 
pertanyaan semacam itu akan terjawab dalam buku ini. Buku 
karangan terbaik Brian Ball ini juga menggambarkan semua 
studi tentang penyaksian-penyaksian UFO dan garis besar 
penelitian mutahir ke dalam semua fenomena makhluk cerdas 
luar angkasa (extra terrestrial). 

Di dalam buku ini juga dijelaskan beberapa penyaksian 
dari berbagai sumber atau para saksi, yang mana tidak dapat 
dijelaskan dengan mudah, di satu sisi ada pihak tertentu 
yang menganggap hal ini berbahaya bagi keamanan negara. 
Sehingga seakan-akan militer angkatan udara bungkam 
terhadap segala hal yang berhubungan dengan UFO. Tetapi, 
pada awal tahun 1950an terjadi perbincangan yang begitu 
serius mengenai makhluk asing dari luar angkasa yang 
terbang dengan menggunakan pesawat seperti piring 
terbang. Sehingga banyak bermunculan karya-karya fiksi , 
seperti novel yang berjudul “The War of The Worlds”. 

Dalam buku ini juga diceritakan tentang kejadian yang 
terjadi pada musim panas di tahun 1952, yang waktu itu di 
angkasa bagian negara Amerika bermunculan formasi- 


INFO-UFO u Nomor 03 


A YOUNG 
PERSON'S 
GUIDE TO 


UFO”'S 


formasi benda 
terbang. Peristiwa 
tersebut terjadi 
selama kurang lebih 
lima tahun, serta 
banyak penyaksian- 
penyaksian 
seseorang yang 
telah dilaporkan, 
tetapi tidak masuk 
dalam skala radar. Benda-benda tersebut kadang-kadang 
terbang sendiri, kadang-kadang dengan berkelompok atau 
formasi-formasi. Kejadian-kejadian seperti ini juga dialami 
oleh seorang pilot pesawat serta para penumpangnya 
sewaktu sedang menyaksikan benda terbang tak dikenal itu. 
Seperti salah satu pilot yang bernama Major Kolman 
VonKevizky yang memastikan bahwa UFO ada di salah satu 
galaksi yang ada di alam semesta kita. 

Dalam buku ini juga terdapat 
penjelasan dari badan meteorologi, dan 
mereka menjelaskan bahwa yang mereka 
saksikan adalah bukan benda terbang 
semata, juga bukan UFO. Itu adalah 
terjadi karena cahaya yang disebabkan 
temperatur yang tidak biasa. Di tahun 
1959 di musim panas Father Gill 
melaporkan bahwa dia telah melihat apa 


yang telah 
nampak seperti 
sosok orang 
yang turun dari 
UFO. Sebagian 
besar penyak- 
sian UFO ada- 
lah disaksikan 
oleh orang-orang yang memegang sebuah kamera tangan 
untuk melaporkan apa yang mereka lihat. Dan ketika hasil 
pemotretan dan film diambil, mereka umumnya merasa sulit 
untuk mengidentifikasi sebagai segala sesuatu yang lebih 
dari benda biasa. 

Buku ini juga memuat daftar kelompok penyelidik UFO. 
Tidak ketinggalan juga ada perbandingan antara astronot 
bumi dengan sosok makhluk luar angkasa, serta gambaran- 
gambaran detail dari peradaban Maya yang dibandingkan 
dengan peradaban makhluk luar angkasa, dan masih banyak 
lagi gambar dan foto yang dapat menjadi referensi bagi 
pengamat UFO. — 


Pada saat ini saya tengah melakukan suatu 
penelitian psikologis tentang dampak 
kepercayaan keagamaan terhadap pandangan 
tentang SETI. Berikut ini disajikan suatu kajian 
singkat literatur yang mungkin menarik bagi 
para anggota SETI League. 

Banyak ahli teologi dalam abad-abad 
lampau telah mempertimbangkan implikasi dari 
adanya ETI. Berbagai spekulasi teologis ini 
penting sekurang-kurangnya berdasarkan dua 
hal. Pertama, berbagai spekulasi itu memberi 
kita petunjuk tentang bagaimana kepercayaan 
keagamaan dapat mempengaruhi keterbukaan terhadap 
SETI. Ini mempunyai implikasi yang sangat nyata bagi 
mengalirnya dana untuk SETI. Kedua, berbagai spekulasi 
itu membantu kita mengantisipasi salah satu faktor yang 
mungkin mempengaruhi reaksi masyarakat jika kelak kita 
memang menerima suatu pesan. 

Kebanyakan ahli teologi yang mencoba membayangkan 
bagaimana wujud ETI melakukannya dengan menggunakan 
kerangka teologis yang dikembangkan untuk manusia. 
Misalnya, sebuah uraian Kristen yang mapan (ortodoks| 
tentang hakikat manusia mengatakan bahwa manusia itu 
pada mulanya “Juhur”, bahwa kemudian mereka “jatuh” ke 
dalam dosa, dan bahwa mereka diberi kesempatan untuk 
“diangkat menjadi luhur kembal!”. Banyak tulisan melimpah 
mengenai pandangan religius tentang SETI dalam tahun- 
tahun sesudah peluncuran Sputnik, terutama ditulis oleh 
ahli-ahli teologi Katolik Roma, yang menggunakan kerangka 
seperti di atas. Misalnya, beberapa ahli teologi 
membayangkan adanya ras-ras yang belum pernah 
“diangkat”, atau ras-ras yang “telah luhur” tetapi tidak 
pernah “jatuh”. 

Ahli teologi Katolik Roma Clifford J. Stevens melakukan 
pendekatan yang amat berbeda dalam bukunya 
Astrotheology: For the Cosmic Adventure (Techny, IL: 
Divine Word Publications, 1969). Stevens adalah satu- 
satunya ahli teologi yang saya ketahui menulis pada paruh 
kedua abad ke-20, yang dengan tegas mengatakan bahwa 


Douglas A. Vakoch 


Implikasi Teologis 
dari Proyek SETI 


http://www.setileague.org/editor/theology.htm 


kita tidak boleh memaksakan ETI masuk ke 
dalam kerangka-kerangka yang didesain 
untuk memahami kondisi manusia, dan bahwa 
ETI harus dipahami menurut pengertian- 
pengertian teologis mereka sendiri. Ia 
berpendapat bahwa teologi sebagaimana 
dipahami oleh manusia dapat berkembang 
luas jika kita dapat berhubungan dengan ETI. 

Romo Theodore Hesburgh, CSC, Rektor 
Emeritus Universitas Notre Dame, memainkan 
peran penting dalam menekankan kesesuaian 
SETI dengan pencarian makna secara teologis. 
Bahkan, Hesburgh mengunjungi Frank Drake di Green Bank 
sewaktu dilakukan Proyek Ozma, dan ia terus berperan dalam 
mempromosikan SETI, misalnya dengan duduk dalam Dewan 
Redaksi Cosmic Search. Kata pendahuluan yang ditulisnya 
untuk NASA SP-419 mengambil kesimpulan: “Sebagai 
seorang ahli teologi, saya menyatakan bahwa pencarian 
yang direncanakan ini ... juga merupakan upaya untuk 
mengetahui dan memahami Allah melalui karya-karya-Nya 
— terutama karya-karya yang paling mencerminkan Diri-Nya. 
Menemukan makhluk-makhluk lain selain diri kita sendiri 
berarti memahami Dia dengan lebih baik.” 

Mereka yang berminat lebih jauh terhadap berbagai 
pandangan teologis tentang SETI dapat membaca “Life 
beyond Earth & the Mind of Man,” NASA SP-328. Buku ini 
merupakan ringkasan dari sebuah simposium yang diadakan 
di Universitas Boston pada tahun 1972, yang di situ Krister 
Stendhal menyajikan sebuah pandangan yang positif 
tentang SETI. Alasan utamanya adalah bahwa SETI 
memungkinkan orang untuk memperoleh perspektif lebih baik 
tentang tempat kita di alam semesta, yang konsisten dengan 
tujuan teologis. Seperti dikatakan oleh Stendhal, “Yang 
menarik bagi manusia adalah mengetahui, baik tentang makna 
penting dirinya, maupun bahwa makna penting ini tidak 
boleh dilandaskan pada ilusi keunikan dan keabsolutan.” 


Pemuatan artikel ini atas ijin dari Douglas A. Vakoch. 
Diterjemahkan oleh Hudoyo Hupudio. 


SETI Institute Xhttp://www.seti.org» tidak melakukan penelitian apapun di bidang UFO, tetapi lebih 
memperhatikan masalah kontak dengan kehidupan cerdas dari luar bumi melalui pancaran gelombang 


elektromagetik. SETI Institute melakukan penelitian ilmiah dalam bidang kehidupan di Alam Semesta. 
Penelitian kami berupaya untuk menjawab pertanyaan: Apakah kita sendirian di jagad raya ini? 


Nomor 03 INFO-UFO 


Go an 


Jim Nichols 


http://www.karinya.com/nichols.htm 
Mail to: Larry Smith 

P.O. Box 51497, Phoenix, 

AZ 85076-1497 U.S.A. 

Karinya (info@Karinya.com) 
Collect all the series, 42 pictures 

in all. Order all (a $1,500 value) 

with a real savings of $500. 

All art @ Copyrighted 


DIN Oa ra 
INFO-UFO -« Nomor 03 


Jim Nichols lahir di sebuah daerah yang bertanah datar 
di sebelah barat laut kota Ohio. Dia mempunyai daya 
imajinasi yang kreatif, dan sebagai senior di sekolah tingkat 
atas, Jim telah melepaskan ambisinya untuk menjadi seorang 
seniman. Kemudian dia bergabung dengan militer dan setelah 
lengkap untuk perjalanan militernya, dia menghabiskan masa 
tuanya di Ohio lalu pindah tempat tinggal ke Tucson, Ari- 
zona pada tahun 1972. Dia tidak pernah bermimpi akan 
menetap di barat, tetapi nasib menentukan lain. 

Suasana gurun Sonoran mulai memberi pengaruh pada 
kekuatan seninya. Cactus, sagebrush, gunung-gunung dan 
langit-langit mendominasi kanvasnya. Dia membuat debut 
tersendiri sebagai seorang pelukis di daerahnya. Pada akhir 
tahun 70 an, film-film seperti Star Wars dan Close Encoun- 
ters semacam sebuah pengetahuan fiksi cinta yang dia 
ketahui sewaktu muda. Beberapa waktu kemudian, tema 
pendaratan makhluk luar angksa dan pesawat-pesawat luar 
angksa mulai menarik kreatifitasnya. 

Di tahun 1980 dia membuat sebuah organisasi penting 
dengan Lt. Col. (ret) Wendelle Stevens, seorang pilot pertama 
Angkatan Udara dan tercatat sebagai penyelidik UFO. 
Meneliti dengan mempelajari kasus di dalam banyaknya arsip 
milik Steven, Jim terinspirasi untuk menggeluti dengan serius 
mengenai ilustrasi UFO. Lebih dari beberapa tahun telah 
menerbitkan beberapa buku terkenal dan majalah-majalah di 
seluruh dunia. UFO: Contact from Larga (Hubungan dari 


Larga), Angels in Starships (Malaikat di pesawat bintang), 
Cosmic Top Secret (Rahasia Kosmos), The History of 
Atlantis (Sejarah Atlantis), dan Alien Magic menampilkan 
seni lukis dari Jim. Lukisan benda terbang aneh karyanya 
pernah ditampilkan dalam NBC's Today Show. Walaupun 
dia sendiri tidak punya pengalaman pribadi dengan alien 
atau penyaksian UFO, dia dapat membuat ETs (Extra Terres- 
trials) dan pesawat ruang angkasa yang terlihat nyata di 
atas kanvasnya. 

“Teka-teki benda terbang diharapkan oleh sebagian 
besar para sosiolog pada abad millenium ini. Hal ini dapat 
membanggakan saya untuk bergabung dalam bagian ini.” 
Semua seni UFO ini dapat menangkap perhatian dari aspirasi 
produser TV di tahun 1991. Ted Loman mengajak Jim untuk 
menyutradarai sebuah program video untuk masyarakat 
pecinta TV di Tucson. Walaupun pada awalnya dibuat secara 
sederhana, Jim dibantu Ted memproduksi pertunjukan 
terlama mengenai pemburuan kehidupan UFO di sebuah 
negara. UFOAZ Talks mendapatkan sebuah penghargaan 
atas kemenangan dalam forum yang diadakan mingguan 
untuk UFO yang sarat dengan informasi. Sebuah 
“fenomena” sampai pada dirinya, program populer ini telah 
diakseskan ke saluran TV di beberapa kota di seluruh 
Amerika. Pertunjukan ini bermasa tayang dari 1991 sampai 
1997. Jim melanjutkan perjalanan bakat seninya dan 
penyelidikan UFO. — 


Ka 


Nomor 03 INFO-UFO 


8g Xx & 


Kolob, 


Planet Utama Mormon 


Tempat tinggal malaikat Moroni? 


Gereja Mormon di Indonesia 
memang tidak begitu dikenal. 
Pengikutnya lebih banyak berada di 
Amerika Serikat, terutama karena 
pendiri ajaran ini berasal dari sana, 
yakni Joseph Smith. Mormon atau lebih 
sering disebut sebagai “The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints” atau 
disingkat LDS. 

Asal usul berdirinya ajaran ini, 
bermula ketika Jospeh Smith berjumpa 
dengan makhluk dari dimensi lain, yang 
bernama Moroni. Perjumpaan Joseph 
Smith dengan makhluk ini (yang 
disebutnya sebagai malaikat), 
sebenarnya tidak jauh berbeda kasus 
perjumpaan dengan alien. Bahkan ada 
hal-hal menarik di sana. Berdasarkan 
apa yang ada dalam kitab yang dipakai 
oleh Mormon, para pengikutnya 
percaya bahwa kehidupan di alam 
semesta ini tidak hanya ada di bumi 
saja. Ada sebuah planet, yang disebut 
Kolob (dikemukakan dalam Kitab 
Abraham, salah satu kitab Mormon), 
dipercaya letaknya dekat dengan 
kerajaan Allah. Planet ini diyakini 
berada di daerah konstelasi bintang 
Cancer. 

Bagaimana sesungguhnya awal 
perjumpaan Joseph Smith dengan 
makhluk dari dimensi lain itu? Ia 
menjelaskan bahwa sepanjang malam 
tanggal 21 September 1823, saat ia 
berdoa ia mengalami penampakan aneh. 
Laporannya sebagai berikut: 

“Jadi sewaktu aku berseru kepada 
Allah, aku melihat seberkas cahaya 
masuk ke dalam kamarku, yang 
terangnya bertambah-tambah sampai 
kamar itu lebih terang dari pada waktu 
siang hari, ketika tiba-tiba seorang 
muncul di sisi tempat tidurku, yang 
berdiri di udara, sebab kakinya tidak 
menyentuh lantai. 

“Dia mengenakan jubah yang 
longgar yang sangat putih. Putihnya 


INFO-UFO Nomor 03 


Jospeh Smith 


itu melebihi segala sesuatu di bumi 
yang pernah aku lihat, aku juga tidak 
percaya bahwa sesuatu benda duniawi 
dapat dibuat sedemikian putihnya dan 
berkilauan. Tangannya bertelanjang, 
demikian pula lengannya, sedikit diatas 
pergelangan tangan, demikian pula 
telapak kakinya bertelanjang, juga 
kakinya, sedikit di sebelah atas mata 
kaki. Kepala serta lehernya juga tidak 
tertutup. Aku dapat melihat bahwa dia 
tidak mengenakan pakaian lain kecuali 
jubahnya itu, karena jubahnya itu 
terbuka sehingga aku dapat melihat 
dadanya. 

“Tidak saja jubahnya sangat putih, 
tetapi seluruh tubuhnya tak terlukiskan 
mulianya, dan wajahnya benar-benar 
seperti halilintar. Kamar itu sangat 
terang tetapi tidak begitu terang seperti 
dekat-dekat di sekeliling tubuhnya. 
Ketika pertama kali aku melihat 
kepadanya, aku sangat takut, naman 
ketakutan itu segera lenyap. 

“Dia memanggil namaku, dan 
mengatakan kepadaku bahwa dia 
adalah utusan yang di utus dari hadirat 
Allah kepadaku dan bahwa namanya 


adalah Moroni, bahwa Allah 
mempunyai suatu tugas yang harus 
aku lakukan, dan bahwa namaku akan 
terkenal dengan baik maupun buruk 
diantara semua bangsa, suku dan 
bahasa, atau bahwa namaku itu akan 
disebut-sebut dengan baik maupun 
buruk diantara semua orang. 

“Dia mengatakan bahwa ada 
tersimpan sebuah kitab yang ditulis 
diatas lempeng-lempeng emas, yang 
mengisahkan riwayat penduduk 
sebelumnya dari benua ini (Amerika), 
dan tentang asal-usul mereka. Dia juga 
mengatakan bahwa kegenapan 
daripada injil yang kekal terdapat di 
dalamnya, sebagaimana disampaikan 
oleh juru selamat kepada penduduk 
kuno itu. 

“Juga, bahwa ada dua batu di dalam 
busur-busur perak - dan batu-batu ini, 
yang diikatkan pada sebuah baju zirah, 
adalah yang disebut Urim dan Tumim - 
disimpan bersama-sama lempeng- 
lempeng itu, dan dibawa dengan 
memiliki dan menggunakan batu-batu 
inilah seseorang dapat menjadi apa 


Kontak dengan malaikat atau 
alien dari planet Kolob? 


yang disebut “pelihat” pada jaman 
dahulu, dan bahwa Allah telah 
menyediakan benda-benda ini dengan 
maksud untuk menterjemahkan kitab 
tadi. 

“Lagipula dikatakannya kepadaku 
bahwa bilamana aku memperoleh 
lempeng-lempeng yang telah 
disebutnya itu - karena waktu untuk 
memperoleh lempeng-lempeng itu 
belumlah genap - aku tidak boleh 
memperlihatkan lempeng-lempeng itu 
kepada siapapun, demikian juga baju 
zirah bersama-sama Urim dan Tumim, 
kecuali kepada orang-orang yang 
kepadanya aku diperintahkan untuk 
memperlihatkan-nya, jika aku 
melakukannya juga, aku akan 
dibinasakan. Ketika ia sedang berbicara 
denganku mengenai lempeng-lempeng 
itu, terbentanglah penglihatan pada 
pikiranku sehingga aku dapat melihat 
tempat dimana lempeng-lempeng itu 
disimpan, dan begitu terang dan 


jelasnya, sehingga aku dapat 
mengenali kembali tempat itu ketika aku 
mengunjunginya. 


“Sesudah pembicaraan ini, aku 
melihat cahaya dalam kamar mulai 
mengelilingi orang yang telah berkata- 
kata kepadaku itu, dan berlangsung 
terus sampai kamar itu menjadi gelap 
kembali, kecuali di sekelilingnya ketika 
dengan tiba-tiba aku melihat seolah- 
olah suatu lorong terbuka lurus ke 
surga, dan dia naik sampai menghilang 
sama sekali dan keadaan kamar itupun 


Ilustrasi saat Joseph Smith berjumpa 
pertama kali dengan Moroni 


kembali pada keadaan semula seperti 
sebelum munculnya cahaya surgawi itu. 

“Aku berbaring memikirkan 
kejadian yang luar biasa itu dan sangat 
takjub akan hal yang telah diceriterakan 
kepadaku oleh utusan yang luar biasa 
ini, ketika ditengah-tengah renunganku, 
tiba-tiba aku mendapatkan kamarku 
mulai diterangi kembali dan dalam 
sekejab, utusan surgawi yang sama itu 
berada lagi di sisi tempat tidurku. 

”Dia mulai dan menceriterakan lagi 
hal-hal yang sama seperti yang telah 
dilakukannya pada kunjungannya yang 
pertama tanpa perubahan sedikitpun. 
Setelah itu ia memberitahukan aku 
tentang penghakiman yang besar yang 
akan datang ke atas bumi, dengan 
hukuman yang menyedihkan ini akan 
datang ke atas bumi pada angkatan ini, 
ia naik kembali seperti yang telah 
dilakukannya sebelumnya. 

“Pada waktu ini, begitu mendalam 
kesan-kesan yang tertinggal di dalam 
pikiranku, sehingga aku tidak dapat 
tidur lagi dan aku berbaring diliputi 
dengan keheranan oleh hal yang telah 
aku lihat dan dengar itu. Tetapi yang 
menjadikan aku heran ialah ketika 
kembali aku melihat utusan yang sama 
itu berada disisi tempat tidurku, dan 
mendengar dia menceriterakan kembali 
atau mengulang lagi kepadaku hal-hal 
yang sama seperti sebelumnya, dan 
menambahkan suatu peringatan 
kepadaku, dengan mengatakan 
kepadaku bahwa Setan akan berusaha 
untuk mencobai aku (disebabkan 
keadaan keluarga ayahku yang serba 
kekurangan) guna memperoleh 
lempeng-lempeng itu dengan maksud 
untuk menjadi kaya. Ini dilarangkannya 
aku, dengan mengatakan bahwa aku 
tidak boleh mempunyai maksud lain 
dalam hal memperoleh lempeng- 
lempeng itu kecuali untuk memuliakan 
Allah, dan tidak boleh dipengaruhi oleh 
suatu alasan apapun selain untuk 
membangun kerajaanNya, jika tidak, 
maka aku tidak dapat memperoleh 
lempeng-lempeng itu. 

“Sesudah kunjungan yang ketiga 
ini, dia naik lagi ke surga seperti 
sebelumnya, dan aku ditinggalkan 
kembali untuk memikirkan keanehan 
dari apa yang baru saja aku alami, ketika 
hampir segera setelah utusan surgawi 
itu telah naik lagi dari hadapanku untuk 


Patung malaikat Moroni 


kali yang ketiga, ayampun berkokok dan 
aku melihat bahwa fajar telah 
menyingsing, sehingga percakapan 
kami itu rupa-rupanya telah mengambil 
waktu sepanjang malam itu. 

“Tidak lama kemudian aku bangun 
dari tempat tidurku, dan seperti biasa, 
pergi mengerjakan kegiatan sehari-hari, 
yang perlu, tetapi sewaktu berusaha 
untuk bekerja seperti biasa aku merasa 
begitu kehabisan tenaga sehingga 
menjadikan aku sama sekali tak berdaya. 
Ayahku yang sedang bekerja 
bersamaku melihat bahwa ada sesuatu 
yang tidak beres denganku dan 
menyuruh aku pulang. Aku bermaksud 
hendak pulang, tetapi ketika berusaha 
memanjat pagar yang ada di sekeliling 
ladang tempat kami berada, tenagaku 
hilang sama sekali dan aku jatuh tidak 
berdaya ke atas tanah, dan untuk sesaat 
aku tidak sadar sama sekali akan 
apapun. 

Apapun yang dialami Joseph Smith, 
adalah sangat cocok dengan laporan 
kesaksian perjumpaan dengan alien. 
Uniknya, banyak sekali kontak dengan 
makhluk dari dunia lain yang berbentuk 
humanoid serta mereka berusaha 
memberikan ajaran-ajaran kepada 
manusia. Apakah sejarah agama-agama 
di bumi ini bermula dengan adanya 
kontak dari dunia lain? Dan persepsi 
setiap orang bisa berbeda-beda. Ada 
yang mengganggap bertemu dengan 
makhluk halus, ada yang bilang dia 
bertemu malaikat, bahkan ada yang 
mengatakan bahwa dia baru berjumpa 
dengan alien. — 


Nomor 03 INFO-UFO 


TNI SEM Xx 


Janin Hilang Dalam Rahim 


Diculik Alien atau korban Hantu Kuyang? 


Melinda Leslie, peneliti dan penulis 
buku mengenai Alien Abduction 
mengemukakan ciri-ciri dari orang yang 
pernah mengalami pengalaman diculik 
alien. Salah satunya adalah mengalami 
kehamilan semu atau kehilangan janin 
yang sedang dikandungnya. Jadi, 
secara medis telah dinyatakan hamil, 
namun kemudian janinnya hilang dan 
perut mengecil kembali. 

Kasus seperti ini memang tidak 
banyak muncul ke permukaan, namun 
sesungguhnya cukup banyak calon ibu 
yang mengalami kehilangan janinnya. 

Apakah secara tak disadari bahwa 
janin dalam rahimnya telah diambil oleh 
alien? Ataukah kepercayaan 
masyarakat di daerah-daerah tertentu, 
seperti misalnya di Kalimantan, di mana 
janin hilang karena dimangsa hantu 
kuyang? 

Kalau di Bali orang mengenal leak 
sebagai “hantu siluman” yang dapat 
membuat orang sakit atau meninggal, 
maka di daerah Berau, pedalaman 
Kalimantan Timur, konon ada dukun 


Apakah alien berada di balik 
hilangnya janin dalam kandungan? 


INFO-UFO 4 Nomor 03 


yang dapat 
mengubah 
wujud menjadi 
binatang, 
entah kucing 
atau burung. 
Fenomena ini 
disebut 
kuyang. Leak 
dan kuyang 
memang 
berbeda. 
Wujud asli leak konon bisa seorang laki- 
laki atau perempuan, sedangkan kuyang 
berwujud asli perempuan saja. Sasaran 
korban leak mulai dari anak kecil 
sampai orang jompo, sementara kuyang 
terbatas pada ibu hamil dan bayinya. 
Jika bertemu dengan hantu Kuyang, 
menurut kepercayaan, jangan mau 
diusap perutnya 

Seorang ibu menceritakan 
pengalamannya dikejar-kejar Hantu 
Kuyang yang dipercaya sebagai 
makhluk siluman pemangsa janin dalam 
kandungan 

Menurut ibu tersebut, ciri-ciri 
kuyang yang beroperasi di daerahnya 
adalah seorang wanita berusia sekitar 
50-an dan biasanya memakai 
selendang. Selendang itu untuk 
menutupi tanda seperti bekas operasi 
di lehernya. Konon, pada malam hari 
kepalanya akan memisah dari 
tubuhnya. Kepala itu akan berubah 
wujud menjadi burung malam atau 
kucing. Dalam memangsa korban, ia 
tidak pandang bulu dengan usia janin 
dalam kandungan. Ada beberapa 
teman yang usia kandungannya baru 
empat atau lima bulan, kandungannya 
hilang dimangsa kuyang. 

Sementara itu, masyarakat Banjar 
percaya adanya makhluk-makhluk halus 
lain, yang asal jelmaan manusia dan 
yang memang seasalnya makhluk 
halus. Semua makhluk halus tersebut 
dipercayai sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan pula seperti halnya manusia. 


Melinda Leslie 


Banyak kasus hilangnya janin yang 
sulit dijelaskan oleh para dokter 


Makhluk-makhluk halus tersebut ialah 
orang-orang gaib, yang asal cikal bakal 
raja-raja Banjar yang wapat. Atau 
makhluk halus yang menghuni hutan 
dan danau atau rawa tertentu yang asal 
nenek moyang bubuhan tertentu yang 
biasa dipanggil datu, yang dapat diduga 
asal tokoh yang menyingkir ke tempat 
tersebut dan menetap disana. Makhluk 
halus lainnya ialah yang dikonsepsikan 
sebagai mengganggu atau 
mendatangkan penyakit atau dapat 
disuruh dukun menyebabkan sakit: 
kuyang, hantu beranak, hantu sawan, 
hantu karungkup, hantu pulasit. 

Selain itu di dalam kosmologi orang 
Banjar termasuk juga alam yang tidak 
kelihatan, alam gaib, antara lain, sebagai 
tempat makhluk-makhluk halus hidup 
bermasyarakat. Nampaknya dunia ini 
bagi orang Banjar relatif atau tumpang 
tindih, sebab mungkin saja hutan rawa, 
semak belukar atau pokok kayu tertentu 
sebenarnya di dalam dunia gaib ialah 
kota, perkampungan, atau gedung 
megah milik orang gaib. 

Apakah memang rimba dan rawa 
Kalimantan menyimpan sejumlah misteri 
yang berhubungan dengan UFO serta 
alien? Semua itu masih misterius. 
Padahal kasus hilangnya janin secara 
tiba-tiba cukup banyak terjadi di 
masyarakat kita. -— 


“Siang hari jam 12.30 pada hari 
Kamis tanggal 20 Nopember 1952 saya 
benar-benar mengadakan hubungan 
langsung dengan manusia dari dunia 
lain. Ia datang ke planet Bumi 
menggunakan pesawat ruang angkasa 
atau piring terbang, yang disebutnya 
sebagai scoutship. Kejadian ini 
berlangsung di gurun California kira- 
kira 10,2 mil dari Desert Center menuju 
Parker, Arizona,” ungkap George 
Adamski. 

Berikut adalah penuturan George 
Adamski dalam bukunya Flying 
Saucers Have Landed. Saya 
menyambutnya dengan kebiasaan 
yang lazim. Namun ia menolak cara saya 
berjabatan tangan, sambil tersenyum 
ramah ia menggelengkan kepalanya. Ia 
menyodorkan telapak tangannya dan 
saya menyambut telapak tangannya 


Piring terbang dari planet Venus. 


George Adamski 


Kunjungan Dari Venus 


Mereka datang karena radiasi 
yang keluar dari planet Bumi... 


dengan telapak tangan saya, jadi bukan 
saling menggenggam seperti halnya 
kalau kita bersalaman. Hanya 
menyentuhnya sedikit, namun tidak 
terlalu keras. Saya menganggap ini 
sebagai tanda persahabatan. 

Telapak tangannya yang sempat 
saya sentuh dengan telapak tangan 
saya terasa halus sekali seperti telapak 
tangan seorang bayi, namun kuat dan 
hangat. Lengannya sangat ramping dan 
halus sekali dengan jari-jarinya yang 
panjang dan runcing tiada bedanya 
seperti jari-jari tangan seorang wanita 
artistik. Tinggi badannya kira-kira lima 
kaki enam inci (sekitar 165 cm) dengan 
berat badan menurut standar kita kira- 
kira 60 kilogram. Ia berumur kira-kira 
duapuluh delapan tahun, namun saya 
tahu bahwa ia berumur jauh lebih tua. 
Wajahnya bulat dengan kening yang 
tinggi, lebar namun tenang sekali 
kelihatannya, matanya yang indah 
berwarna abu-abu hijau sedikit 
condong pada ujung-ujung bagian 
luarnya, tulang pipinya agak sedikit 
lebih tinggi daripada orang-orang 
barat, namun tidak terlalu tinggi seperti 
halnya orang-orang Indian atau orang- 
orang Timur, dengan hidungnya yang 
baik dan mancung, tidak terlalu besar, 
mulutnya yang mungil dengan giginya 
yang putih dan rapi bersinar ketika ia 
tersenyum atau berkata. 

Dari pertemuan itu diketahui bahwa 
asal makhluk tersebut adalah dari planet 
Venus. Manusia dari Venus ini pada 
kontak selanjutnya diketahui bernama 
Orthon. Pertemuan selanjutnya tidak 
selalu berupa kontak fisik, namun 
terkadang dalam bentuk channeling. 
Pada kesempatan perjumpaan dengan 


Pesawat induk berbentuk cerutu. 


Orthon, Adamski menanyakan maksud 
kedatangan mereka. 

“Mengapa anda datang ke Bumi?” 
Ekspresi wajah dan matanya 
mengatakan kepada saya dengan jelas 
dan nyata kalau dia mengerti apa yang 
saya katakan atau kalau masih ada 
sesuatu yang tidak yakin dalam 
pikirannya terhadap apa yang saya 
tanyakan. Saya juga mengulangi 
jawaban yang ia berikan kepada saya 


Nomor 03 INFO-UFO 


Adamski dan Orthon 


untuk meyakinkannya bahwa saya 
benar-benar mengerti apa yang 
dimaksudnya. Orang ini membuat saya 
mengerti bahwa kunjungannya ke 
planet Bumi adalah untuk bersahabat 
dan bukan untuk bermusuhan. Juga 
mereka menaruh perhatian kepada 
radiasi yang keluar dari planet Bumi. 

Sayapun bertanya kepadanya 
apakah hal ini juga disebabkan oleh 
ledakan-ledakan bom makhluk bumi 
sehingga menimbulkan awan radio-aktif 
yang cukup luas dan besar. Ia ternyata 
mengerti apa yang saya maksud dan 
menganggukan kepalanya beberapa 
kali. Pertanyaan saya selanjutnya 
adalah apakah pengaruh ini 
membahayakan, sambil mengajukan 
pertanyaan ini saya menggambarkan 
kerusakan dalam pikiran saya. 

Kembali ia menganggap 
membenarkan pendapat saya, namun 
pada air mukanya ia sama sekali tidak 
menunjukkan rasa penyesalan atas 
perbuatan makhluk-makhluk Bumi atau 
pendapatnya bagaimana pengaruh 
ledakan bom tersebut bagi planet Bumi 
sendiri dan planet-planet tetangga 
lainnya. Ketika kembali saya bertanya 
apakah semuanya ini berpengaruh 
terhadap alam ruang angkasa. Kembali 
ia menganggukan kepalanya tanda 
“YA”. 


INFO-UFO Nomor 03 


Selanjutnya, untuk menerangkan 
diri sendiri, ia menyentuh badan saya, 
dan kemudian menunjukkan ke tanah, 
artinya ke Bumi, dan dengan gerakan 
tangannya dan mimik air mukanya ia 
mengatakan bahwa terlalu banyak 
ledakan akan menghancurkan planet 
bumi sendiri. Ini semua nampaknya 
cukup jelas, kemudian saya merubah 
persoalan dan bertanya kepadanya 
apakah ia datang langsung dari planet 
Venus dalam pesawat ruang angkasa 
yang saya ambil gambarnya. 

Sebelum ia menjawab pertanyaan, 
ia melihat sekeliling daerah itu dan 
menunjukkan ke arah belakang bukit 
yang rendah tidak jauh di mana kami 
berdiri. Di sana saya melihat sebuah 
piring terbang yang melayang beberapa 
meter dari permukaan bumi. Saya benar- 
benar lupa dengan piring terbang yang 
saya lihat sebelum orang ini muncul. 
Itu pasti kendaraannya, kata saya 
dalam hati. 

Kemudian saya bertanya apakah 
akan ada pendaratan piring terbang lagi 
seperti yang dilakukannya saat ini. Ia 
menjawab bahwa banyak sekali 
pendaratan pesawat ruang angkasa 
dilakukan sebelumnya dan pendaratan 
selanjutnya masih akan berlangsung. 
Apakah makhluk-makhluk atau 
katakanlah manusia ruang angkasa 
datang hanya dari planet Venus saja? 
Adakah makhluk lain dari planet lain 
atau susunan tata surya lain datang ke 
planet Bumi? Kembali saya bertanya, 


di sini saya kembali mendapatkan 
kesukaran untuk menyampaikan buah 
pikiran saya. Namun akhirnya saya 
berhasil juga. Untuk pertanyaan ini ia 
membuat saya mengerti bahwa orang- 
orang atau mahluk ruang angkasa yang 
berkunjung ke planet Bumi datang dari 
susunan Tata Surya kita dan juga dari 
planet-planet lain di luar susunan Tata 
Surya kita. Hal ini telah saya sangka 
sebelumnya, dengan demikian 
jawabannya sama sekali tidak membuat 
saya terkejut. Namun kini saya ingin 
mengetahui. Apakah perjalanan ruang 
angkasa merupakan hal biasa? Apakah 
ini mudah untuk dilakukan? Terutama 
bagi makhluk-makhluk angkasa luar? 
Ia berkata “YA” dalam menjawab 
ketiga pertanyaan saya di atas. Saya 
ingat laporan-laporan tentang orang- 
orang yang diketemukan mati dalam 
beberapa piring terbang yang telah 
diketemukan di planet Bumi-terutama 
dari piring terbang yang telah jatuh dan 
hancur. Dengan demikian kembali saya 
mengajukan pertanyaan apakah ada 
salah seorang atau beberapa dari 
mereka menemui ajalnya ketika mereka 
hendak melakukan pendaratan ke 
planet Bumi? Kembali orang itu 
menganggukan kepalanya tanda meng- 
YA-kan dan membuat saya mengerti 
bahwa sekali-kali pesawat bersama 
crewnya mendapat kesukaran dan 
akhirnya mereka menemui ajalnya 
sebelum tujuan mereka tercapai. Hal ini 
telah saya duga sebelumnya sebab baik 


Bagian bawah dari piring terbang bagian luar dibuat seperti pinggiran 
roda, bercahaya namun tidak sehalus seperti halnya sepotong metal... 


Gambar perkiraan ruang bagian dalam UFO yang difoto oleh Adamski 


pesawat kecil maupun pesawat induk 
mereka adalah mekanik dan tentu saja 
kesalahan teknis bisa terjadi. Pesawat 
mereka tiada bedanya dengan pesawat- 
pesawat kita, hanya pesawat mereka 
ratusan tahun atau mungkin juga ribuan 
tahun jauh lebih maju daripada 
konstruksi pesawat buatan manusia. 

“Apakah anda pernah mengambil 
manusia-manusia dari planet Bumi ke 
dalam pesawat ruang angkasa anda?” 

Ia tersenyum lebar, menganggukan 
kepalanya perlahan-lahan menandakan 
bahwa ia benar pernah “menculik” 
manusia Bumi. Dari mimik dan gerak 
kepalanya saya tahu bahwa ia sama 
sekali tidak setuju saya mengajukan 
pertanyaan itu. Bahkan sayapun tahu 
bahwa ia mengatakan kepada saya 
untuk tidak menyebut-nyebut hal itu 
lagi. Sayapun sadar bahwa beberapa 
pertanyaan yang sudah saya berikan 
sebenarnya bersifat “keterlaluan” dan 
juga belum waktunya untuk diajukan 
pada saat ini. 

Kini saya mengalihkan masalahnya 
ke masalah lain yang kiranya sama 
sekali tidak akan menimbulkan efek 
negatif terhadap dirinya. “Adakah 
planet-planet lain di Tata-Surya ini 
yang dihuni?” Kembali saya bertanya. 
“Berapa buah kira-kira, ataukah 
semuanya?” Ia menggerakkan kedua 
lengannya membentuk satu lingkaran 
yang berarti bahwa hampir seluruh 
planet yang ada di Tata-Surya ini 
dihuni oleh manusia seperti kita. Tentu 
saja saya ingin mengetahui dengan 


pasti apakah makhluk-makhluk dari 
planet lain mempunyai bentuk dan rupa 
yang sama seperti mahluk planet Bumi. 

Kemudian ia memberi isyarat 
kepada saya untuk berjalan 
bersamanya, kami berdua berbalik dan 
berjalan bersama menuju piring 
terbangnya. Pesawat itu ternyata 
berukuran kecil dan sangat cantik 
sekali, lebih menyerupai glass-bell 
daripada piring terbang. Namun saya 
sama sekali tidak bisa melihat ke dalam 
tidak seperti halnya seseorang yang 
melihat melalui dinding kaca yang 
banyak digunakan sekarang dalam 
gedung-gedung modern dan rumah- 
rumah besar di mana cahaya dari luar 
bisa masuk. Namun pesawat itu tembus 
cahaya dan mempunya warna yang 
sangat indah sekali. 

Ketika kami berdua menghampiri 
pesawat itu, tiba-tiba saya melihat 
sekilas bayangan berjalan di dalam 
pesawat, namun tidak begitu jelas dan 
juga saya tidak dapat memastikan 
apakah itu bayangan wanita atau laki- 
laki. Namun saya yakin bahwa 


penglihatan saya tidak salah dan benar- 
benar melihat bayangan di dalamnya, 
namun saya tidak percaya dengan pasti 
kalau pesawat ini terbuat dari kaca. 
Katakanlah bahwa pesawat tersebut 
terbuat dari metal yang telah melalui 
proses istimewa. 

Bagian puncak piring terbang itu 
berbentuk kubah, di bagian bawah 
kubah, di bagian bawah kubah ini 
melingkar sebuah cincin besar seperti 
kumparan. Cincin inipun mengeluarkan 
cahaya seolah-olah power sedang 
berjalan di dalamnya. 

Beberapa jendela berbentuk bulat 
terlihat mengelilingi sisi badan 
pesawat, namun tidak semua sisi 
pesawat ini berjendela, sebab saya 
lihat sisi bagian lain ternyata tertutup. 
Namun saya tidak tahu berapa jumlah 
jendela yang sebenarnya sebab saya 
tidak mengelilingi pesawat ini. Daun 
jendela pesawat ini mungkin terbuat 
dari bahan yang sama namun 
mempunyai tebal yang berbeda, sebab 
kelihatannya daun jendela ini lebih 
terang dan lebih tembus cahaya dari 
pada badan pesawatnya sendiri. 

Bagian bawah dari piring terbang 
bagian luar dibuat seperti pinggiran 
roda, bercahaya namun tidak sehalus 
seperti halnya sepotong metal dan 
nampaknya terdiri dari lapisan-lapisan, 
namun tidak dapat digunakan sebagai 
tangga sebab dibuat terbalik. Saya 
sama sekali tidak tahu mengapa 
konstruksi ini dibuat sedemikian rupa, 
namun saya yakin kalau bagian ini 
mempunyai maksud tertentu. Saya 
meneliti hampir semua bagian luar 
piring terbang ini ketika kami 
mendekatinya dan saya benar-benar 
kagum bagaimana mereka bisa tetap 
menahan piring terbang ini dalam 
keadaan melayang tanpa landasan 
yang menyentuh bumi. — 


Anda ingin berlangganan Majalah INFO-UFO? 


Dengan berlangganan Anda tidak akan kehabisan dan mendapatkan 
harga khusus, yaitu hanya Rp 100.000,- untuk 12 nomor (satu tahun). 
Sudah termasuk ongkos kirim untuk wilayah Indonesia. 


Biaya langganan ditransfer melalui rekening Bank BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 (a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Hotline Pelanggan: (031) 3557728 


Nomor 03 INFO-UFO 


SS 80x TA: 


Alien dan Kehidupan Manusia 


Sejak hari-hari awal publisitas UFO, 
mulailah upaya-upaya di sana-sini 
untuk mengumpulkan dan mengkaji 
informasi ini. Karena minat masyarakat 
tetap tinggi, Angkatan Udara AS 
membentuk proyek penyelidikan yang 
dinamakan “Project Sign” yang 
kemudian diganti namanya menjadi 
“Project Grudge” dan akhirnya menjadi 
“Project Blue Book”. 

Dalam tahun-tahun berikutnya, 
laporan-laporan UFO terus 
berdatangan, lepas dari sikap 
Angkatan Udara AS, dan belakangan 
diamati bahwa laporan-laporan ini 
datang secara “bergelombang” secara 
periodik. Puncak-puncak kegiatan 
tampak pada tahun 1947, 1948, 1950, 
dan yang sangat penting, 1952. Laporan 
datang dari perorangan dari berbagai 
lapisan pekerjaan, dan khususnya dari 
para pilot pesawat terbang. Sebuah 
laporan disampaikan oleh Kapten 
Clarence S. Chiles bersama co-pilotnya, 
John B Whitted, dari sebuah DC-3 
(Dakota) Eastern Airlines. 

Pada jam 2:45 dini hari tanggal 23 
Juli 1948, cuaca cerah tanpa awan 


ma 4 


(Bagian Ketiga) 


diterangi sinar bulan, Chiles melihat 
suatu benda mirip peluru, menuju ke 
arah pesawatnya dengan arah barat 
daya. Mereka berada 20 mil di barat 
Montgomery, Alabama. Dibelokkannya 
DC-3-nya ke kiri, dan UFO itu melintasi 
mereka pada jarak sekitar 200 meter. 
Whitted kemudian melihat benda itu 
berbentuk cerutu, dan tampak terbuat 
dari logam dan tidak bersayap, dan 
benda itu mempunyai “lubang-lubang 
jendela” yang dari dalamnya 
menyorotkan cahaya yang aneh. 
Sebuah api sepanjang 15 meter keluar 
dari “ekor” -nya. Ketika berada sejajar 
dengan DC-3 itu, benda itu berhenti 
dan mendadak membubung ke atas 
secepat kilat. DC-3 itu berguncang, 
seolah-olah terkena hembusan gas. 
Chiles pergi ke belakang, dan 
menemukan seorang penumpang 
terjaga dan merasa sangat khawatir 
dengan kilasan besar cahaya yang 
dilihatnya di luar pesawat. 

Pada th 1952 banyak terjadi 
peristiwa UFO yang spektakuler, tetapi 
tidak ada yang lebih spektakuler 
daripada yang terjadi pada 26 Juli 


.. 


26 Juli 1952, sebuah formasi UFO di atas Gedung Putih, Washington , DC. 
Apakah alien telah melakukan kontak resmi dengan Amerika Serikat? 
Presiden AS waktu itu adalah Harry S. Truman yang diyakini erat 
hubungannya dengan MJ12 dan jatuhnya UFO di Roswell.. 


INFO-UFO Nomor 03 


malam ketika sebuah formasi UFO 
melintas batas udara larangan di atas 
Gedung Putih di Washington , DC. 
Benda-benda itu dijejaki oleh radar di 
tiga lapangan terbang yang berbeda, 
dan diamati secara visual dari tanah 
sementara mereka berputar-putar. 
Sebuah pesawat tempur naik ke udara 
dan meluncur menuju salah satu UFO 
itu. Pesawat itu mendekati benda yang 
terang itu, dan pilotnya terdengar 
berteriak kaget ketika UFO itu 
mendadak melarikan diri dengan 
kecepatan luar biasa dan menghilang, 
pada saat yang sama bintiknya pun 
menghilang dari layar radar. Namun, 
tahun 1952 in penting, karena pada 
tahun inilah sifat global dari fenomena 
ini disadari sepenuhnya, dan secara 
umum diterima bahwa ini bukan bikinan 
Amerika. 

Apakah semua itu hanya isapan 
jempol atau halusinasi? Yang pasti, 
saat itu frekuensi penampakan UFO di 
Amerika Serikat sangat tinggi. semenjak 
kesaksian Kenneth Arnold dan 
jatuhnya UFO di Roswell, fenomena 
UFO telah menjadi bahan pembicaraan 
masyarakat. Agaknya, masyarakat As 
waktu itu cukup panik juga menghadapi 
kenyataan adanya UFO dan alien. 
Apalagi mereka masih trauma setelah 
perang dunia kedua. Terlebih lagi, pada 
tahun 50-an itu acara dan film “War of 
The Worlds” telah membuat takut 
warga AS yang mengira bahwa mereka 
diserang oleh makhluk dari Mars. 

Kemunculan UFO di atas gedung 
putih sepertinya dianggap sebagai 
penampakan UFO biasa. Tapi, apakah 
tidak mungkin jika saat itu mereka telah 
melakukan kontak dengan pemerintah 
Amerika Serikat? Bukankah presiden 
AS waktu itu, Harry S. Truman, 
dianggap mengetahui jatuhnya UFO di 
Roswell serta badan rahasia MJ12. Tapi 
seperti biasa, nampaknya pemerintah 
AS tetap bungkam, merahasiakan hal 
itu serta menyangkalnya. 


Harry S. Truman, Presiden AS ke-32, 
mulai tahun 1945 sampai 1953. 


Berbagai upaya telah dilakukan 
untuk menyelidiki UFO. Mulai dengan 
cara amatiran hingga penanganan 
serius dengan fasilitas canggih dan 
rahasia milik Departemen Pertahanan 
AS di Groom Lake, Las Vegas. Namun 
bukan penjelasan yang didapat, tetapi 
justru teori-teori yang aneh. 

Belakangan muncul pusat-pusat 
studi yang masuk kategori SETI (Search 
for Extraterrestrial Intelligence, 
pencarian makhluk angkasa luar). 
Dalam bendera SETI ini salah satu 
proyek yang sedang dikerjakan adalah 
CONTACT, The Construction and 
Contemplation of Beliveable Alien 
Culture (tafsiran dan renungan tentang 
makhluk luar bumi). 

Proyek senilai AS $ 100 juta ini 
diprakarsai oleh Badan Antariksa AS 


(NASA) berlangsung sejak 12 Oktober 
1992. Teleskop-teleskop radio 
dipasang membentang dari bagian utara 
hingga selatan AS. Di Gunung Wilson, 
Los Angeles, terdapat antena raksasa 
yang mengarah ke bintang-bintang 
yang masuk daftar target. Setiap 
gugusan bintang dipantau sekurang- 
kurangnya 200 kali selama lima menit 
dengan 200 frekuensi berbeda. Pesan- 
pesan selamat datang dan perdamaian 
pun dipancarkan. “Datanglah segera. 
Kami spesies muda yang masih harus 
banyak belajar,” begitu bunyi pesan 
itu. Sejauh ini proyek tersebut belum 
menemukan titik terang akan 
keberadaan makhluk lain. 

Munculnya mahluk-mahluk asing 
itu sebenarnya sudah lama tercatat 
dalam sejarah. Beberapa orang yang 
mengalami melihatnya sebagai 
peristiwa religius, ataupun malahan 
sebagai kereta terbang. Di tahun 
1890'an banyak laporan di amerika 
mengenai pesawat-pesawat berbentuk 
cerutu. Hal yang sama juga terjadi di 
Inggris di tahun 1909. Di tahun 1930' an 
orang-orang melihat “pesawat hantu” 
di atas Swedia, dan saat PD II, benda- 
benda berkilau banyak melintas di 
langit. 

Dulu, cerita-cerita UFO lebih 
banyak dihubungkan dengan makhluk 
dari dimensi lain, seperti: malaikat! 
Banyak cerita beredar mengenai 
kunjungan malaikat ataupun jin ke 
bumi. Tapi semakin dekat ke masa 
sekarang, fenomena UFO atau piring 
terbang ini makin sering berisi cerita- 
cerita penculikan oleh mahluk asing, 


Menurut Dr. David R. Saunders, UFO muncul secara bergelombang yang 
terjadi setiap 61 bulan atau 1.853 hari dan bergerak ke arah timur. 


“The War of The Worlds” karya 
H.G. Wells membuat gempar. 


versi religiusnya mulai ditinggalkan. 
Ungkapan “flying saucer” atau piring 
terbang itu sendiri mulai digunakan 
orang di tahun 1947 setelah seorang 
pilot melihat benda-benda aneh di atas 
negara bagian Washington. 

Sebelum banyak fenomena 
mengenai manusia bumi diculik oleh 
mahluk asing ini berkembang, ada 
orang-orang yang mengaku pernah 
melakukan kontak dengan mahluk- 
mahluk ekstra terestrial dari dunia yang 
jauh lebih maju. Misalnya George 
Adamski, ia terkenal di tahun 50'an 
dengan ceritanya bertemu mahluk dari 
planet Venus dan mengunjungi bulan 
dengan pesawat mereka. Para 
“penghubung” seperti Adamski ini 
mengaku mereka melakukan perjalanan 
melintasi alam semesta atas kemauan 
mereka sendiri. Menurutnya, “Kami 
bukanlah korban penculikan. 
Pengalaman kami tidak sama dengan 
yang dialami orang-orang lain yang 
diambil tanpa sadar oleh pesawat luar 
angkasa itu.” 

Namun pengalaman tiap orang 
berbeda-beda. Pada tahun 1976, empat 
mahasiswa berkemah di daerah hutan 
yang masih liar di sebelah utara kota 
Maine, pantai timur Amerika Serikat. 
Suatu malam mereka melihat sebuah 
benda terang di langit. Tidak lama 
mereka menyaksikan sebuah benda 
oval bercahaya terang melayang- 
layang di atas mereka. Kemudian 
mereka merasa mengalami “waktu yang 
hilang” dalam ingatan sadar mereka. 


Nomor 03 INFO-UFO 


Baru bertahun-tahun kemudian ketika 
mereka dalam keadaan dihipnotis, 
barulah mereka bisa mengingat kembali 
suatu periode yang terhapus itu 
sebagai sebuah pengalaman traumatik. 
Ternyata yang dialami adalah mereka 
diculik oleh mahluk luar angkasa. 
Mereka mengatakan bahwa mereka 
dibawa dengan piring terbang, dan di 
sana mereka diperiksa oleh mahluk- 
mahluk aneh. Jadi, penculikan luar 
angkasa ini sebenarnya hanya 
meminjam sebentar mahluk bumi untuk 
kemudian dikembalikan lagi ke 
dunianya. 

Dalam makalahnya yang berjudul 
“Misteri Maraknya Manusia yang 
Diculik oleh Makhluk UFO dan 
Fenomena UFO”, Marsekal Muda 
(Purn) J. Salatun memaparkan bahwa 
UFO telah disaksikan hampir di seluruh 
wilayah Bumi ini. Mereka berkali-kali 
nampak di Amerika Utara, Amerika 
Selatan, Eropa, Asia, Afrika, Australia, 
Oceania, dan bahkan Antartika. Yang 
menarik, sejumlah negara besar memiliki 
kebijakan yang berbeda dalam 
mempublikasikan peristiwanya. 

Kejadian unik misalnya terjadi 
beberapa tahun lalu ketika delegasi 
ilmuwan AS berkunjung ke Cina. Ketika 
perbincangan menyinggung masalah 
UFO, kedua negara pun saling bertukar 
cerita. Usut punya usut pemerintah 


Bapak J. Salatun menerangkan tentang UFO dan kasus penculikan oleh 
alien di ceramah Metafisika Study Club, bulan Agustus 1999. 


Negeri Tirai Bambu ternyata memiliki 
kebijakan yang lebih terbuka. Ini 
nampak dari berita-berita kesaksian 
terhadap benda-benda terbang tak 
dikenalnya yang disiarkan secara bebas 
tanpa sensor. 

Di lain negeri, mungkin karena 
begitu dahsyat keganjilannya, masalah 
UFO malah cenderung menjadi bahan 
tertawaan. Salah seorang pakar UFO 
dari Perancis misalnya, yakni Dr 
Jacgues Vallee, malah menamakan UFO 
sebagai “festival of absurdities”. Itu 
karena manuver-manuvernya seolah 


Sebuah ilustrasi saat pilot memergoki sebuah UFO dan mengejarnya. 


INFO-UFO Nomor 03 


tak terpengaruh gravitasi maupun 
inertia, bisa berhenti mendadak di 
udara, berbelik haluan 180 derajad 
seketika, terbang zig-zag, dan lain-lain. 

Keanehan dalam kemampuan 
terbang UFO ini diakui juga oleh 
seorang penerbang tempur TNI AU, 
seperti yang pernah dimuat di majalah 
Angkasa. Pilot tersebut pernah 
memergoki sebuah UFO sekitar tahun 
1995 di atas daerah Pameungpeuk 
Selatan, Jawa Barat. 

“Saya tidak melihatnya secara 
visual namun radar kami menangkap 
gerakannya yang tak lazim,” kata 
penerbang yang enggan disebut 
namanya ini. “Senior saya yang terbang 
bersama juga mengkonfirmasikan hal 
serupa. Tak ada pesawat tempur 
secanggih apa pun yang mampu 
bergerak seperti itu,” tambahnya. 

Ketika itu, ungkapnya, layar radar 
pesawatnya menangkap benda 
bergerak dari jarak sekitar 10 mil-laut. 
Dengan kecepatan yang begitu tinggi, 
mendekati kecepatan roket, dia mampu 
terbang zig-zag. Sebuah sifat wahana 
terbang yang belum mungkin 
dikembangkan manusia dengan 
teknologi paling mutakhir sekali pun. 
Nampaknya sang piring terbang sadar 
jika dirinya tengah dikuntit. Selama 
beberapa saat hal itu dibiarkan saja. 
Namun ketika penguntitan ini 
berlangsung hingga Lampung Selatan, 
dengan kecepatan yang begitu tinggi 
ia bergerak lalu hilang begitu saja dari 
layar radar. (bersambung) 


Kisah Perselingkuhan Antara 
Manusia dengan Alien 


Judul Film : Gemini Encounters 


Sutradara : Michael O' Connell 

Pemain : Linda Loftin, Danny Fendley, Meri Lake, 
Jay Ehler dan Victor O' Connell 

Durasi : Ijam30 menit 


Kendra Connelly (diperankan Linda Loftin) dan Peter 
Connelly (Danny Fendley) adalah pasangan suami istri yang 
telah lama menikah, tapi belum 
juga dikaruniai seorang anak. 
Sedangkan sang istri belum juga 
menunjukkan tanda-tanda 
kehamilan, walaupun mereka 
berdua telah mencoba berbagai 
cara. Akhirnya, mereka berdua 
hanya bisa pasrah menerima hal 
ini. Keinginan yang menggebu- 
gebu untuk mempunyai anak itu 
dialami oleh Kendra, sejak dia 
selalu bermimpi tentang dua 
orang anak kembar yang selalu 
ingin membawanya pergi. Selain 
itu dalam mimpinya dia melihat 
bahwa kedua anaknya itu 
bentuknya lain dengan anak 
biasanya. Karena itu Kendra 
memutuskan untuk menemui 
Dokter Farrell atas saran 
seorang dokter ahli kandungan, 
serta menceritakan mimpinya. 
Dokter Farrell menyuruh Kendra menghadiri sebuah 
pertemuan. Dan dengan saran Dokter Farrell itulah yang 
menghantarkan Kendra menemui fenomena baru, yang 
sebelumnya sama sekali tidak ia percayai, yaitu UFO. 
Pertemuan demi pertemuan Kendra lalui, akhirnya dia dapat 
memahami serta merasakan bahwa UFO itu benar-benar ada. 
Ini terbukti, sewaktu Kendra dan teman-temannya sedang 
memburu UFO di Area 51 yang merupakan daerah terlarang 
milik Angkatan Udara Amerika Serikat, mereka telah melihat 
tiga buah UFO yang terbang dengan cepat menghampiri 
dan mengitari mereka. Setelah itu, Kendra baru percaya 
tentang UFO. Benda-benda terbang yang berbentuk seperti 
piring terbang itu berwarna gelap mengkilap, sehingga dapat 
dengan jelas terlihat pada siang hari. Tetapi sayangnya, sang 
suami Kendra, Peter Connelly tidak percaya dengan semua 
itu, serta menganggap bahwa istri dan teman-temannya 
sudah sinting. Yang menjadi keganjilan yang tidak disengaja, 
bahwa Peter bekerja di pemerintahan Angkatan Udara 
sebagai perancang pesawat terbang untuk masa depan, dan 


Gemini ENCOUNTERS 


dia merancang pesawat terbang yang berbentuk mirip 
dengan pesawat dari luar angkasa, yaitu piring terbang 
dengan bentuk delta atau seperti bentuk sayap pesawat. 
Sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan bagi sebagian 
kalangan tertentu. Maka dari itu, Dokter Farrell beserta 
rekan-rekannya curiga dengan hal yang menimpa pada diri 
Kendra dan suaminya. Mereka takut kalau-kalau antara 
Kendra dan suaminya telah terjadi persekongkolan untuk 
menggulingkan pemerintahan 
Amerika. Selain itu ditakutkan 
dapat membongkar rahasia 
pemerintah mengenai kasus 
UFO yang memang saat itu 
ditutup-tutupi oleh pihak 
Angkatan Udara USA. 

Sebenarnya Kendra memang 
merupakan wanita yang telah 
direncanakan untuk diculik oleh 
sang alien. Dan menurut rencana 
Kendra akan ditempatkan di 
orbit 6 yang seharusnya menjadi 
seorang ibu, tetapi Kendra 
malahan nyasar di orbit 5. Inilah 
yang mengakibatkan Kendra 
dihantui oleh mimpi-mimpi yang 
dalam mimpi tersebut, dia telah 
memiliki dua orang anak, laki-laki 
dan perempuan. Tetapi 
sayangnya Peter tidak 
memahami apa yang dirasakan 
dan dialami oleh Kendra. 

Walaupun begitu, suami Kendra Connelly, yaitu Peter 
Connelly akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan dan 
dialami oleh istrinya. Hal itu bermula pada saat sang istri, 
Kendra akan dibawa ke pesawat ruang angkasa yang 
disaksikan oleh sang suami, Peter. Sang istri seperti telah 
terhipnotis oleh suatu kekuatan dari benda angkasa itu. 
Sehingga Kendra merasa tidak berdaya dengan apa yang 
dialaminya. 

Sejak saat itu, Peter percaya dengan semua hal yang 
berhubungan UFO. Dan semenjak itu pula, Peter bergabung 
dengan suatu perkumpulan bagi para saksi UFO, yang 
sebelumnya juga diikuti oleh Kendra. Tidak ketinggalan, 
dalam film ini juga memperkenalkan seorang konsultan 
forensik, illustrator UFO serta sebagai penyelidik Roswell, 
yaitu William L. McDonald. Hasil-hasil karya William sering 
kali dimuat dalam majalah-majalah UFO luar negeri juga buku- 
buku karangan penulis terkenal, selain itu goresan tintanya 
sudah sangat terkenal di kalangan pemerhati UFO. — 


Nomor 03 INFO-UFO 


BA v1 5 - v 


TUFOMRC 
http://www.iufomrc.com/ 


International UFO Museum and Research Center 
(TUFOMRC) menjadi lembaga sejak tanggal 27 September 
1991, di Roswell, New Mexico. Segera setelah itu, the Inter- 
nal Revenue Service mengesahkan musium tersebut, yang 
dirancang Tax Deductible, sebagai organisasi non profit. 

Selama tahun-tahun pertama musium telah dibuka, dan 
dapat mengundang rasa penasaran pengunjung. Di bulan 
Desember 1996. Sampai sekarang musium masih tetap ada 


International UFO Museum 
and Research Center 


Abeut ILFOURC 


7S 


94 
Www, Aa 


E| 


Sd ml and and mal one BUG sa ri ROPSMI NA 


dan berkembang. Pada tanggal 2 Januari 1997, pintu terbuka 
di lokasi terbaru untuk tuan rumah the IUFOMRC. Dengan 
bertambahnya angka pengunjung yang terus meningkat, 
maka dibangun teknologi interaktif kedalam musium tersebut. 
The IUFOMRC menjadi “clearing house”, tempat penjelasan 
untuk informasi yang berhubungan dengan fenomena- 
fenomena UFO. 

Walter Hunt, Glenn Dennis, Max Littell adalah pendiri 
Mission Statement IUFOMRC, berjanji memberikan informasi, 
pertolongan, keinginan untuk mencari kebenaran mengenai 
Peristiwa Roswell 1947, fenomena UFO, dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan UFO. Saat ini the IUFOMRC di 
Roswell, New Mexico menjadi pusat informasi UFO di 
kalangan dunia luas. 

Tanggung jawab the IUFOMRC adalah untuk berbagi 
informasi yang diteliti dengan sungguh-sungguh. Untuk itu 
the IUFOMRC menerima kontribusi berupa informasi, 
pengalaman individu, atau bahan-bahan penelitian yang 
dapat membuat musium ini penuh dengan apresiasi. 


Informasi lebih lanjut: 


Telepon : (505) 625-9495 
Fax 1 (505)625-1907 
Alamat : 114 N. Main Street, PO Box 2221 


Roswell, NM 88202-2221 


INFO-UFO Nomor 03 


MUFON 
http://www.mufon.com/ 


Mutual UFO Network (MUFON) berdiri pada tahun 1969, 
adalah organisasi penelitian UFO yang terbesar di dunia 
saat ini, dan merupakan organisasi yang bertujuan untuk 
mencari solusi dari teka-teki UFO. Ingin tahu lebih lanjut 
tentang MUFON? Klik aja websitenya di www.mufon.com. 
MUFON mempunyai penerbitan, yaitu MUFON UFO JOUR- 
NAL dan The International UFO Symposium Proceedings, 
yang bertugas meneliti dan menganalisa bidang UFO. Markas 
besar MUFON berlokasi di Denver, Colorado. 

Di Amerika Serikat, Utara dan propinsi-propinsi 
mempunyai cabang-cabang MUFON, yang bertugas meneliti 
laporan peritiwa-peristiwa UFO dan pertemuan-pertemuan 
periodik. Cara MUFON memimpin penyelidikan UFO yaitu 


Be EM Yew Fpoter 
Lea - DIA Papan Sape Conan dir 3 


Jodi Hap 


saj 


cikk here 
to joln 
members MLFONI 


area 


Mu tualgU KORNe two nk el nc 


HANAda eta 


3 
5 Wunad UFO Wataak Ie 7 Thewokis lngas kan UFO monarch 


Mau asae olalalalsiede sejolmi 


19 rewerat 


MObiubia CIA 


dengan menerima laporan-laporan UFO dengan melalui 
hubungan via dengan pihak daerah berwenang dan berita- 
berita di media sebaik mungkin di markas besar MUFON, 
dimana sebuah tim email yang akan selalu menjawabnya. 
Biasanya penyelidikan dilakukan di suatu daerah dengan 
mewawancarai para saksi, dengan pendekatan kesaksian 
yang lebih lengkap, ditulis dan digambarkan dengan sketsa. 
Para penyelidik atau ufolog menyediakan sebuah laporan 
kasus untuk pengulangan yang dilakukan oleh pemimpin 
daerah atau propinsi serta pemimpin penyelidikan dari 
MUFON. Beberapa bahan-bahan yang diperlukan dalam 
teknik analisis, antara lain contoh tanah, foto, dan lainnya 
yang dapat menunjang dalam lapangan. Maka dari itu 
MUFON mangajak bergabung dalam fenomena alam. 


Alamat surat: 

MUTUAL UFO NETWORK, INC. 

P.O. Box 369, Morrison, CO 80465-0369 U.S.A. 
E-mail MUFON: HO @nufon.com 
International Director: John F. Schuessler 


MAIN, 


Era Wisata Luar 
Angkasa Dimulai 


Keinginan Dennis Tito, seorang milyarder California, 
Amerika Serikat untuk menjadi wisatawan luar angkasa 
pertama di dunia akhirnya menjadi kenyataan. Dennis Tito 
pada tanggal 30 april 2001 mendarat di stasiun angkasa luar 
internasional dengan pesawat Soyuz milik Rusia yang 
ditumpanginya. Saat pertama kali merasakan berjalan 
mengapung di dalam pesawat, dengan tersenyum lebar Tito 
berkomentar “I love space,” 

Kapsul pesawat Soyuz yang baru mendarat pada pukul 
4.00 pagi, sehingga mengakhiri perjalanannya selama dua 
hari yang dimulai dari Kazakhtan. Tito dengan mengenakan 
seragam standar kosmonaut warna biru, menyusul 
kosmonaut Talgat Musabayev ke satasiun ruang angkasa 
1,5 jam kemudian dengan tangan terlentang. 

Kemudian, Tito berjabat tangan dengan tiga penghuni 
stasiun ruang angkasa dan mengacungkan jempolnya. “Ini 
benar-benar pesawat yang luar biasa,” puji Tito, “Saya tak 
tahu banyak tentang adaptasi yang mereka (para 
kosmonaut, red) bicarakan, yang jelas, saya merasa telah 
menyesuaikan diri. Itu sebabnya saya cinta luar angkasa,” 
lanjutnya. 

Setelah melakukan perjalanan selama delapan hari, Den- 
nis Tito mendarat dengan kapsul Soyuz milik Rusia disebuah 
daratan di Kazakhtan. Tentu saja dengan didampingi oleh 


Tito, seorang pengusaha yang menjadi wisatawan angkasa pertama. 


Membuka babak baru wisata luar angkasa. 


Kosmonaut Rusia Talgat Musabayev dan Yuri Batarin. 
Karena kondisi fisik Tito yang tidak seperti kosmonaut, 
begitu mendarat, Tito tampak sangat kelelahan. Bahkan saat 
diberi apel —simbol penyambutan untuk kedatangan 
kosmonaut dan simbol nasional Kazakhtan- Tito masih 
belum bisa memegang dengan sempurna. Akibatnya, apel 
itu jatuh ke tanah. 

“Anda lihat, saya seperti masih di luar angkasa. Tapi 
saya lega, saya sangat menikmati perjalanan ini. Impian saya 
menjadi kenyataan,” kata Tito sambil tersenyum lebar dan 
mengacungkan jempolnya. 

Karena terlalu lelah, ketika harus menjalani check up di 
rumah sakit terdekat, Tito terpaksa didorong dengan kursi 
roda, sementara dua kosmonaut yang mendampingi Tito 
masih tampak fit dan beraktifitas di bumi seperti biasa. 

“Sungguh luar biasa, seperti di surga, saya baru datang 
dari surga,” ujar Tito yang menghabiskan USD 20 juta (220 
miliar rupiah) untuk perjalanan 
fantastisnya. 

Setelah mengadakan pemeriksaan 
kesehatan, Tito beserta dua kosmonaut 
Rusia diterbangkan menuju ibu kota 
Kazakhtan, Astana. Mereka disambut 
oleh Presiden Kazakhtan Nursultan 
Nazarbayev. 

“Saya memberikan salam hangat, 
khususnya kepada Mr.Tito. selama ini 
Anda hanya bisa membaca kisah fiksi 
tentang orang biasa yang bisa datang 
ke luar angkasa. Tapi, Anda telah 
membuka babak baru wisata luar 
angkasa,” kata Nazarbayev. 

Tito pun menyambut hangat salam 
pemimpin negara itu. “Pengalaman ini 
berawal dari mimpi. Saya sempat 
khawatir dan merasa tidak nyaman di 
luar angkasa. Namun, saya baru saja 
merasakan hal terbaik yang pernah 
saya rasakan dalam hidup saya,” 
ungkap Tito. — 


ITAR. A88 


Apakah alien yang datang ke bumi juga merupakan turis dari dunia lain? 


Nomor 03 INFO-UFO 


ai Ht: Ik 


PERANGKO ALIEN 


Penyaksian mengenai alien, makhluk-makhluk aneh dari luar bumi, dan sosok-sosok dunia lainnya menjadi inspirasi sebuah 
seri perangko. Perangko ini menyatakan sebagai satu-satunya perangko dengan visualisasi yang paling baik yang pernah 
dibuat tentang alien. Pertama kali dicetak di Nicaragua pada tahun 1994, terdiri dari 8 seri perangko yang menggambarkan 
penyaksian alien dari seluruh dunia. Perangko-perangko ini konon ditawarkan dengan harga $ 50. Sebuah koleksi yang 
menarik bagi penggemar filateli yang sekaligus pemerhati masalah UFO. Yang pasti, perangko ini jangan digunakan untuk 
mengirim surat ke alien. — 


AMEN SIOHTING 


60.00. Nicaragua 
ui 


vena "4d 


aragua 
Maron 
ad 


» 
&. 


. 
s PA. SIGHTING 


an 


1 
hk . 


Bali "7N ae—— . 3 


Anda ingin mengetahui informasi lebih jauh mengenai perangko ini? Silahkan kunjungi situs Kewl Collectibles di : 
http://www.howkewl.com/kewl collectibles/alienstamphome.htm 


INFO-UFO Ig Nomor 03 


The Unexplamed 


The Unexplained adalah sebuah cdrom yang memberikan 
pernyataan netral atau tidak berat sebelah, serta seluruh 
ketakutan akan kengerian yang misteri. Informasi yang 
disampaikan dalam beberapa kategori yang terpisah, antara 
lain keanehan atau fenomena misteri Bumi, UFO, hantu dan 
kekuatan spiritual serta misteri-misteri lainnya. 

Setiap kategori bidang merupakan pemecahan lebih jauh 
lagi dalam mengenai lima subkategori, atau bagian-bagian, 
dan ini disegmentasikan ke dalam tiga bagian yang mana 
dapat mendekati tiap dua sampai tiga menit. Untuk setiap 
kategori di dalam CD ini terdapat sebuah kekuatan narasi 
dalam subjek. 

The Unexplained adalah sebuah kompilasi data yang baik, 
menarik dan meliputi begitu banyak informasi, konsisten dan 
berbagai macam multimedia. Terdapat beberapa pilihan yang 
menyediakan pencetakan teks. 

Selain masalah UFO, fenomena crop circle juga diulas 
dalam cdrom ini. Di tahun 1990 fenomena crop circle menjadi 
berita halaman muka dari pers nasional Inggris. Histeria publik 
terjadi sekitar fenomena tersebut, dan sungguh karya-karya 
makhuk-makhluk asing itu dianggap serius oleh koran-koran 
tertentu. Crop circle dipandang sebagai sebuah fenomena 
yang asli, dan banyak orang di Inggris menjadi terpesona 
oleh bentuk-bentuk misterius yang muncul dalam waktu 
semalam itu. 

Tahun 1990 fenomena tersebut muncul secara terang- 
terangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 


THE UNEXPLAINED 


Misteri-misteri bumi 
Misteri purbakala, energi-energi Bumi, crop circles, 
rahasia piramid-piramid. 


Hantu-hantu dan Kekuatan-kekuatan spiritual 
Misteri hantu, kekuatan spiritual dan media yang 
berhungan dengan roh, tempat angker, poltergeists. 


Fenomena Aneh 
Aura, api yang misterius, hujan yang aneh 


Misteri-misteri serupa lainnya 
Monster, immortal, dongeng peri, malaikat, kekuatan 
pikiran, dan lain-lain. 


UFO dan Ufologi 

Jejak dan peristiwa, pertemuan dekat jenis ketiga, 
cahaya-cahaya dan piring terbang, sejarah UFO dan 
kasus penculikan oleh alien. 


Unexplained 


Examine the world's most 
mysterious phenomena 


More than 2 
full henars af 
fasriraating 
sighrs and 
samiTadis, 
knciradirg wceo 


Or 1000 
Wlusereartorea 
and 


phatograpahs 
. 


SO0 ir-depuh 
srordes cad fenots 


ka 
Soha 
panAta A Xnnanga 


Jorathun, 
Frakes" 


relatif tenang. Pihak pers cukup puas dengan 
mempublikasikan banyak susunan crop circle begitu mereka 
muncul. Tahun berikutnya sama popularnya, tetapi pada 
akhir musim panas tahun 1991, lonceng siaga saya yakin 
mulai berbunyi untuk “Yang memegang kekuasaan”. Musim 
panas di tahun 1990 yang lalu, Operasi Burung Hitam dimasuki 
oleh apa yang dipandang sebagai tindakan militer untuk 
membongkar fenomena tersebut, tetapi di akhir musim di 
tahun 1991 langkah-langkah besar diambil untuk 
menghancurkan opini publik, mudah-mudahan untuk selama- 
lamanya! 

Kasus penculikan oleh alien juga mendapat tempat 
tersendiri. Ada kabar burung, meskipun salah, meyakini 
bahwa makhluk-makhluk asing tersebut telah melakukan 
perjalan ke bumi dari planet lain dan sedang melakukan 
percobaan-percobaan reproduksi atas beberapa orang yang 
terpilih. Banyak yang meyakini bahwa makhluk asing jatuh 
bersama pesawatnya di Roswell, New Mexico, pada tahun 
1947. Pemerintah Amerika Serikat menemukan pesawat 
makhluk asing tersebut dan penghuninya, dengan sejak saat 
itu telah bertemu secara sembunyi-sembunyi dengan 
makhluk-makhluk asing di sebuah tempat yang dikenal 
sebagai Area 51. Meningkatnya penampakan UFO 
disebabkan karena meningkatnya kegiatan makhluk asing di 
bumi. Makhluk-makhluk asing tersebut menculik lebih banyak 
orang, meninggalkan tanda-tanda lain dari kehadiran mereka 
dalam bentuk yang disebut crop circle, terlibat dan 
pemotongan ternak. Penggemar UFO juga meyakini adanya 
konspirasi pemerintahan dan media masa untuk menutup- 
nutupi kegiatan-kegiatan makhluk asing, mempersulit mereka 
untuk membuktikan bahwa makhluk-makhluk asing itu telah 
mendarat. CD Rom ini berusaha menyampaikan data secara 
apa adanya dan kesimpulannya diserahkan kepada masing- 


masing individu. —. 
Nomor 03 vs INFO-UFO 


BERI HA 0252. 


Ae RA tot D" 


Eropa akan luncurkan Mars Express Tahun 2003 


Setelah AS dan Rusia melakukan 


penelitian planet Mars, kini giliran Spacecraft Data Sheet 

Eropa mengikuti jejak mereka. Di bawah bw. Mars Express 

bendera Badan Antariksa Eropa (ESA), Launch Vehicle : Soyuz class 
wahana Mars Express merupakan missi : Spacecraft Mass : 1100 kg 
pertama yang akan menuju ke planet TLaMieh Date - June 2003 


Merah tersebut. Sedikitnya 25 MarsArrival — : December2003 
perusahaan dari 15 negara Eropa 


sedang membangun piranti keras dan 
lunak wahana tersebut. 

Beberapa perusahaan tersebut 
menyumbangkan keahliannya. Selain 
itu lebih dari 200ilmuwan dari berbagai 
lembaga riset dari seluruh negara 
anggota ESA ikut menyumbangkan 
pemikiran dalam jenis penelitian yang 
akan dilakukan di Mars. 

“Proyek Mars Express akan 
menyediakan sekitar 1.000 lowongan 
kerja di seluruh Eropa,” ungkap Rudi 
Schmidt, Manajer Proyek Mars Express 
di Estec (Pusat Teknis ESA) di Belanda. 

Persiapan ke arah itu sudah berjalan dan peluncuran wahana 
tersebut pada Mei atau Juni 2003 di mana wahana tersebut akan | Science Payload 
melakukan perjalanan ke planet Merah selama enam bulan. Energetic Neutral Atoms Analyser (ASPERA) 

Wahana tersebut terdiri dari orbiter dengan membawa tujuh , 1 
eksperimen ilmiah dan kendaraan darat Beagle 2. Kedua kendaraan High Resolution Stereo Color Imager (HRSC) 
tersebut akan memegang peran penting dalam program eksplorasi Mars | IR Mapping Spectrometer (OMEGA) 
internasional dalam dua dekade mendatang. Atmospheric Fourier Spectrometer (PFS) 

Instrumen dalam orbiter berupa penginderaan jarak jauh atmosfer, Radio Science Experiment (RSE) 
permukaan, dan hingga 5 km di bawah permukaan, dengan tingkat | 
akurasi yang tidak pernah ada sebelumnya. Berapa dana yang UV Atmospheric Spectrometer (SPICAM) 
dikeluarkan ESA untuk melaksanakan program tersebut masih belum | Sub-surface Sounding Radar/Altimeter (SSRA) 
diketahui. (satunet.com) 


Saat mendekati planet Mars 


INFO-UFO ve Nomor 03 


1 Tika Anda pefnah melihatidFo) 
A atau mendengaricerita penaipakan 


UFO'didaerah Anda, pebungg : 


Kami akan mendata laporan Anda 
Untukymelengkapi peneliban kami 


Cin, In 


1 


UFo oke 25 April 1974 
k 


Jl. Krembangan Barat 31-I Surabaya 60175 
Telp 031 - 3526207, 3542570 
,Fax, 031 - 3559283, PO BOX 1901 SBY 


| email: bam@sby.centrin.net.id. ” E - | 


